Halaman | 1 



50 

Tutorial Exclusive 


RUOYAH MANDIRI 


"ruqyah itu mudah, tak usah keluar rumah" 



Persembahan: 


^~Y\vtTrvteldLw fll Q wel 


tw Al 7wauwissy 

(Author & Trainer Rehab Hati Indonesia) 


Buku ini akan membimbing anda menuju cahaya, mengajak anda untuk sehat 
dengan cara yang sehat, menggugah anda memahami ruqyah syar’i dari NOL 
hingga jadi praktisi selepas sembuh nanti. Bidznillah, “1 Visi Satu Hati 
Menuju Generasi Muda Indonesia Bertauhid 2020” 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 




Halaman | 2 


CHAPTER 1 

ART OF RUOYAH 

Bismillahirrahmaanirrahiim. Saya awali dengan salam terindah dan 
termegah, sebuah salam dari Syurga; "Assalamualaikum warohmatullah..!" 

Anda sadang memasuki area ekclusive, dimana semua jiwa dihargai dan 
memiliki haq yang sama untuk sembuh dan menikmati ketaatan kepada 
Allah dengan leluasa. Tulisan ini saya persembahkan untuk hati yang 
gelisah, jiwa yang marah, atau diri yang tak tau diri kesana kemari 
kebingungan. 

Ruqyah syar'iyyah bukan hal yang baru dalam islam, ia adalah sunnah yang 
hampir punah. Banyak yang mengira ruqyah itu adalah bagian dari hal 
mistik dan tabu, sulit dan meragukan pengaruhnya pada kesehatan 
ummat, padahal ia adalah senjata dan kemudahan dari Allah untuk 
menuntaskan belenggu sihir yang mengikat kaum mukminin di muka bumi 
ini. 

Banyak praktisi yang gagal membahagiakan pasiennya dengan hadiah 
kesembuhan permanent, karena mengabaikan hal-ha kecil yang justru 
menjadi rahasia kesuksesan dalam ruqyah. Setelah lepas dari perdukunan, 
banyak ummat terjebak antrian di klinik-klinik ruqyah dan kecanduan 
ustadz yang dianggapnya sang penolong. Buku ini, mengajak anda berfikir 
dan meracik senjata sendiri untuk meluluhlantakan sihir yang mencuri 
kebahagiaan keluarga dan kehidupan anda. Anda sedang memengang 
buku yang tepat, dekaplah, pegang erat karena syaitan-syaitan itu tidak 
akan rela anda mencintai buku ini. 

Ikhwah fiddin, kesembuhan dengan al Qur'an ini pasti jika cara dan 
dosisnya tepat, kemudian bersesuaian dengan kehendak Allah Azza wa 
Jalla. Jika sebuah pisau tajam, kemudian dipegang dengan tangan yang 
sehat dan kuat disertai keahlian dalam cara memainkannyadan disana 
tidak ada perisai penghalang, maka pisau itu akan menembus musuh. 
Begitupun tenaga ilahiyyah Al Qur'an Yang Maha Dahsyat, ia akan mampu 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



Halaman | 3 

meluluhlantakan kekuatan sihir jika dalam diri pasien tidak ada 
penghalang lagi. 

Namun sayang, penghalang tebal itu kadang terdapat pada tubuh pasien 
itu sendiri, bukan benteng syaitan yang kuat. Karena syaitan itu sejatinya 
lemah, hanya saja sang pasien sedang jauh dari yang maha kuat hingga ia 
menjadi lemah tidak berdaya. Bagaimanakah Allah akan dekat jika 
seseorang masih melepaskan diri dari syirik? 

Sungguh Allah azza wa j a 1 1 a membuatkan hamba-Nya gelisah agar mereka 
berubah. Dan kegelisahan itu tidak akan diangkat sebelum hamba itu 
membuat perubahan. Namun tidak ada perubahan yang enak, dan dengan 
ketidaknyamanan itu Allah mengajarkan hamba-Nya untuk berubah. 

Berubah dari pecundang menjadi pejuang, dari pasien ruqyah menjadi 
praktisi ruqyah. Kenapa tidak, praktisi juga manusia, bahkan banyak 
praktisi ruqyah yang tadinya pasien atau mantan praktisi ilmu hitam. 
Namun untuk menjadi praktisi ruqyah itu butuh pengetahuan, keyakinan 
dan pengalaman. Pengetahuan akan mendorong anda untuk membuat 
tindakan yang nyata, setelah melakukan anda akan memiliki pengalaman 
jiwa, pengalaman jiwa itulah yang mengantar anda kepada keyakinan! 

Namun, tidak ada toko yang "menjual pengalaman" tidak ada 
perusahaan yang "memproduksi pengalaman", tidak ada kampus yang 
memiliki "fakultas pengalaman". Pengalaman itu harus diciptakan. 

Insya Allah buku sederhana ini akan membahas tuntas "rahasia 
sederhana" keberhasilan ruqyah. Rahasia tersebut adalah tahapan- 
tahapan dari mulai Muqodimah hingga Closing. Banyak peruqyah gagal 
karena mereka tidak tahu rahasia ini, dan saya akan beberkan semua 
rahasianya. Rahasia untuk memerangi kedzaliman dari konspirasi Tukang 
sihir, Jin dan IBlis yang telah membelenggu manusia berabad-abad 
lamanya. 

BANGKITLAH WAHAI HAMBA ALLAH. 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



Halaman | 4 

Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita sebagai khalifah, jadilah 
Muslim dan Muslimah yang gagah, yang tidak terus menerus mengemis 
atau mengantri diruqyah di klinik-klinik ruqyah konvensional. 

Ikhwatal Iman.. 

Wahai hamba-hamba Allah yang dihatinya masih bergetar nada-nada 
Iman, kemanakah Allah selama ini? Adakah Rasulullah hidup di dada kita 
atau semangat jihadi yang membara itu telah terbenturtembok ketakutan 
dan syahwat-syahwat dunia, adakah hati kita telah mati atau krisis 
keyakinan sedang memporak-porandakan akidah yang lurus ini. Ataukah 
jalanan menuju syurga itu sudah tertutup begitu rapatnya? 

Bangkitlah wahai Hamba Allah! 

Ruqyah Syar'iyyah bukanlah hal baru yang aneh, ia adalah bagian dari 
senjata umat Islam dalam melindungi diri dari berbagai serangan sihir atau 
penyakit yang tidak dimengerti praktisi medis dan kedokteran. 

Ruqyah syar'iyyah itu mudah, bahkan sangat mudah jika kita mau 
meluangkan waktu untuk memahaminya. Namun, ruqyah juga bukan 
cemilan ringan yang bisa dibeli dengan pulsa sms merengek-rengek minta 
diruqyah setiap waktu. Anda harus bangun dari negeri dejavu, menjemput 
nafs yang dicuri dan berlari berpacu dengan waktu untuk membebaskan 
diri dari belenggu satanic yang mengikat dan menghalangi fitrah anda 
sebagai hamba Allah yang punya kehormatan dan harga diri. Jangan 
menyerahkan diri kepada dukun-dukun dan balatentara syaitan terlaknat. 
Bangunlah.. 

Bangunlah Adiku, saudaraku, saudariku! 

Jika hari ini anda bertemu seaeorang yang membawa cahaya menuju 
cahaya-Nya tidakkah itu sebuah anugerah? Kenapa engkau diam saja dan 
menanti kesembuhan datang dari langit? Tidakkah engkau tertarik sedikit 
saja untuk menjemputnya? 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



RUQYAH ITU MUDAH.. 


Halaman | 5 


Ketahuilah, sekali lagi ketahuilah! 

Allah yang Maha Gagah telah bersumpah untuk mengabulkan do'a 
seorang hamba yang menyebut Asmanya yang Agung. Jika "do'amu" 
belum juga berbalas, maka bukan lafal-lafal do'a itu yang rusak namun kita 
butuh menganalisa lagi keyakinan kita. 

Jika pertolongan itu belum menepi ke jendela rumahmu, maka mari kita 
lihat lagi. Jangan-jangan diri kita lupa, atau masih senang bermaksiat dan 
ingkar kepada dzat yang kita pinta. Tidak mungkin kita meminta dan 
berkhianat dalam satu waktu yang sama. Atau, mungkin kita belum paham 
bagaimana Ruqyah Syariyyah ini bekerja. 

Saudaraku, hanya 30 menit. Jangan tinggalkan tulisan berharga ini, 
mungkin saja 30 menit yang akan anda luangkan hari ini mengubah 30 
tahun kehidupan spiritual, sosial dan kesuksesan anda kedepan! 

Mari sedikit saja, saya ajak anda untuk memahami Apa itu ruqyah 
syariyyah sebelum mempraktikan dan membuktikan sendiri 
kedahsyatannya dalam 50 tehnik ruqyah mandiri yang akan anda lakukan 
sesuai kemampuan dan kesungguhan anda. 

Pertama jangan awali dengan kata; "Saya tidak bisa baca Al Qur'an dengan 
Baik". Hentikan kepengecutan sikap yang akan melemahkan anda seumur 
hidup itu. Ketahuilah bahwasannya Al Fatihah, Alfalaq, Annas dan Ayatul 
Kursi cukup untuk meluluhlantakan buhul-buhul sihir itu jika anda yakin 
dengan do'a anda. Jika anda sudah melepaskan diri dari berbagai 
kesyirikan dan mencukupkan diri dengan Allah. Jika anda yakin bahwa 
musibah itu datang atas seizin Allah dan akan pergi dengan ridho-Nya 
pula! 

Bangunlah.. 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



Halaman | 6 

Sebentar lagi anda akan memahami Apa itu ruqyah Syariyyah. Bangkitlah, 
kenapa engkau duduk disudut itu-itu saja? Tidakkah engkau ketahui 
bahwa tubuh itu memiliki imunitas terhadap penyakit dan ia mampu 
menyembuhkan diri sendiri dalam keadaan normal? 

Tidakkah anda tahu bahwa kemalasan anda dalam melakukan ruqyah 
mandiri secara istiqamah dan sungguh-sungguh adalah kemenangan 
syaitan atau ketidaknormalan jiwa anda? 

Jiwa yang sehat itu memiliki kekuatan untuk menyembuhkam diri sendiri. 
Hati yang sehat itu miliki kekuatan untuk berjalan menuju negeri Akhirat 
sesuai fitrahnya. 

Adakah sesuatu menyentuhmu? 

Saudaraku, izinkan saya duduk disampingmu. Menepuk bahumu dan 
membangunkanmu, mari lihat sebentar saja tentang panggilan Allah untuk 
kesembuhanmu dengan Al Qur'an ini? 


A. DEFINISI & DALIL RUOYAH 
SYARIYYAH 

"Ruqyah dalam bahasa Arab berarti mantra, Ruqyah Syar’iyyah adalah 
mantra yang disyariatkan (mantra dari Al Qur’an, Doa Rasulullah atau 
doa kita sendiri) yang sesuai dengan tatacara yang telah Rasulullah S 
ajarkan". 

Jadi tidak heran jika ada hadits yang mengatakan bahwa meminta ruqyah 
itu tidak boleh, atau bahkan syirik. Ruqyah dimaksud adalah Ruqyah 
Syirkiyyah atau ruqyah yang mengandung kesyirikan didalamnya, karena 
tidak mungkin perkataan Rasulullah S bertabrakan dengan perkataanya 
yang lain apalagi dengan al Qur'an yang sudah jelas kebenarannya. 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



Allah subhannahu wa ta’ala berfirman: 


Halaman | 7 


fliulj j JA Ijiol J* l)S 

....‘•‘■Katakanlah, bagi segenap orang-orang yang beriman Al-Qur'an 
menjadi petunjuk dan juga obat." (QS.Fushshilat:44). 

Ayat ini hanya ditunjukan kepada orang-orang yang beriman. Allah 
menginformasikan langsung dengan firmanNya bahwa Al Qur'an yang 
selama ini anda baca adalah obat. Hanya saja selama ini kita belum 
meniatkannya untuk pengobatan. Dalam ayat yang lain, Allah 
menyampaikan kabar gembira lain melengkapi informasi sebelumnya 
bahwa seluruh Al Qur'an ini obat. 


“Lukjj fbLui j* (jl jifl (j* 

"Kami turunkan dari Al-Qur'an ini, yang menjadi penawar dan rahmat bagi 
orang yang mukmin. "(Al lsraa':82) 


Semuanya, keseluruhannya. Keseluruhan Al Qur'an ini adalah obat, tidak 
parsial, bukan Al Fatihah saja. Semuanya adalah obat! Obat apa? 




"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari 
Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam 
dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman". (QS. 
Yunus 57) 


Yaitu obat semua penyakit yang berada didalam dada. Rasulullah 
^sfeyang telah menjawabnya, bahwasanya didalam dada kita itu ada 

Qalbu (Jantung) sebagai pengatur utama kumpulan energy biolistrik dalam 
tubuh yang mempengaruhi kesehatan ruhani dan jasmani manusia. 

"Ketahuilah bahwa dalam jasad ini ada segumpal daging, apabila 
segumpal daging itu baik, maka akan menjadi baik semuanya, dan apabila 

50 Tutorial Rugyah Mandiri - Nai 



Halaman | 8 

segumpal daging itu jelek, maka akan jeleklah semuanya, ketahuilah 
bahwa segumpal daging itu adalah QOLBU." (HR. Al-Bukhari dan Muslim). 

Kini pengetahuam sudah datang kepadamu, saudaraku. Tidak diragukan 
lagi, bahwa Al Qur'an ini bisa menjadi bahan ihtiar untuk kesembuhan. 
Apapun jenis penyakitnya, tidak peduli medis atau non medis, tidak peduli 
Jin, Sihir atau Ain sekalipun. 

Rasulullah S telah bersabda, bahwa "semua penyakit itu ada obatnya. Jika 
caranya tepat maka sembuhlah penyakitnya". Kesembuhan dengan Al 
Qur'an ini garansi, jika caranya tepat dan Allah berkehendak. Yang harus 
kita lakukan adalah memutar haluan untuk kembali menuju Allah dan 
menyesuaikan diri dengen kehendak-Nya. Kuatkan tekad, gigit dengan gigi 
gerham untuk menjadikan musuh Allah itu musuh! 

Perangi mereka! Siksa mereka! demi Allah sebenarnya mereka gentar, 
mereka takut terkecuali jika semangat anda melemah, jauh dari yang 
maha kuat dan ia menjadi kuat. 

Jangan jadikan sikutu busuk itu sahabat yang menjadikan tubuh anda 
sebagai rumah. Racun mereka dengan Air ruqyah, persempit setiap ruang 
udara tempat mereka beterbangan itu dengan dzikir. .buat mereka putus 
asa dengan ikhlas. Arahkan semua ritual ibadah anda untuk menggempur 
mereka, niatkan setiap bacaan quran anda untuk mengepung dan 
menghancurkan rumah-rumah mereka di setiap sel tubuh kita. 

Lakukanlah saudaraku! Lakukanlah dirumah, ditempat sujud anda! 
Ditempat sihir itu menghinakan anda dan hinakan mereka. Hentikanlah 
kebiasaan antri di klinik ruqyah. Bersungguh-sungguhlah.. 

Jadikan setiap duri-durinya sebagai jalanan jihad menuju cahaya yang 
terang. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan shalat.Dan 
nantikanlah pertolongan-Nya datang. 


50 Tutorial Rugyah Mandiri - Nai 



Halaman | 9 


Ingat! Rintangan terbesar adalah kemalasan dan keraguan untuk 
membuktikannya, kemalasan dan rasa was-was itu dihembuskan si 
laknatullah alaiyh. Ingat, syaitan-syaitan itu banyak berhasil membisiki 
para hamba Allah yang sedang disakitinya untuk tidak melakukan 
perlawanan apalagi melakukan tehnik Ruqyah Mandiri yang sebentar lagi 
akan anda kuasai ini. Oleh karena itu, kuatkan tekad, kukuhkan keyakinan 
dan Buktikanlah. Jangan biarkan diri dan keluarga anda terus menerus 
dibelenggu sihir, jangan biarkan anak istri anda diperkosa akidahnya oleh 
mahluk-mahluk terlaknat itu. 

Saya minta luangkan waktu 30 menit lagi untuk mempelajari 50 Tehnik 
Mutakhir Self Healing ini, lalu pilih salah satu tehniknya sesuai selera dan 
kemampuan. Bersungguh-sungguh dan istiqamahlah. 

Semoga Allah memudahkan dan memberi kesembuhan dalam rangka 
memperbaiki kualitas ibadah kita tanpa belenggu sihir dari syaitan dan 
tukang sihir yang hina dan lemah. 


Hadits-Hadits 

Tentang Ruqyah Syar'iyyah 

Selain dalil-dalil dari al Qur'an diatas, ada banyak sekali hadits-hadits yang 
mengisahkan tentang bagaimana Rasulullah Saw meruqyah. Misalnya 
dalam Mustadrak-nya Imam Al-Hakim, dari riwayat Mathar Bin 
Abdurahman Al-A'naq yang mengisahkan tentang seroang anak 
perempuan gila yang dibawa kehadapan Rasulullah Saw dengan keadaan 
diikat. Kemudian setelah wanita itu dilepas ikatannya dan duduk 
membelakangi Rasulullah Saw sesuai perintahnya, beliau memegangi 
keempat ujung bajunya dari atas kebawah dan memukul punggungnya 
hingga terlihat ketiak beliau putih sambil bersabda "Keluarlah engkau 
wahai musuh Allah! Keluarlah engkau wahai musuh Allah ISetelah itu 
Rasulullah mendoakan dan mengusap wajahnya, dan wanita itu sembuh. 

50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 


Halaman | 10 

Al-Haitsami, dalam Majma'uz Zawa'id: 9/3, berkata bahwa Hadist ini 
diriwayatkan imam Thabrani. 

Riwayat lain adalah dari Yalla bin Murah ra, saat melakukan safar bersama 
Rasulullah saw beliau melihat seorang ibu yang sedang duduk bersama 
anak bayinya. Perempuan itu memohon kepada rasul untuk mengobati 
penyakit anaknya yang sering kumat, dan Rasul bersabda; "Berikanlah 
anak itu kepadaku", kemudian perempuan itu meletakan anak itu dan 
Rasulullah saw membuka mulut anak itu dan membuka mulut anak itu, 
lalu meniup kedalamnya sebanyak tiga kali dan mengucapkan "Bismillah, 
aku adalah hamba Allah, enyahlah engkau wahai musuh Allah!" 

Kemudian Rasulullah saw menyerahkan kembali bayi itu kepada ibunya 
sambil berkata; "Temuilah kami disini ketika kami kembali nanti dan 
beritahukan apa yang terjadi dengan anak ini". Sekembalinya dari 
perjalanan, si ibu tadi berada disana dengan tiga ekor kambing dan 
memberitahukan bahwa tidak ada gangguan lagi dan Rasul saw 
mengambil 1 ekor kambing tersebut. Hadits ini tercatat dalam Majma'uz 
Zawwa'id (9/4) dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Thabrani. 

Riwayat dari Imam Ahmad, dari Yalla Bin Murah dari ayahnya, tentang 
seorang perempuan yang datang kehadapan Rasulullah saw membawa 
bayinya yang kesurupan, dan nabi Muhammad bersabda; "Keluarlah wahai 
musuh Allah! Aku adalah utusan Allah!" maka bayi itu sembuh seketika. 
Dan ibu tadi memberikan 2 ekor domba, keju dan minyak samin dan 
Rasulullah hanya mengambil keju dan minyak samin serta 1 domba. 

Riwayat dari Jabir bin Abdullah dalam Majma'uz Zawa'id (9/9), ia 
mengisahkan peristiwa pada Perang Dzatur Riqa' tentang seroang 
perempuan yang membawa anaknya yang kesurupan kehadapan 
Rasulullah saw. Dan Rasul menyuruh sang ibu untuk membuka mulutnya 
lalu diludahi oleh Rasulullah saw sambil bersabda; "Enyahlah engkau 
wahai musuh Allah! Aku adalah utusan Allah!" sebanyak tiga kali. Setelah 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



H a I a m a n | 11 

itu rasulullah saw bersabda, "Anakmu sudah baik, tidak ada lagi yang akan 
mengganggunya". 

Riwayat Atha' Bin Rabah ra, yang mengisahkan tentang Abdullah bin 
Abbas ra yang menunjukan seorang perempuan hitam calon penghuni 
syurga (Ummu Zuffar Ra). Dia bercerita bahwa perempuan tersebut 
pernah datang kepada Rasulullah saw dan berkata; "Saya adalah seorang 
yang menderita penyakit ayan, dan setiap kali saya kambuh saya tidak 
sadar hingga aurat saya terbuka, berdo'alah kepada Allah agar saya 
sembuh". 

Rasulullah bersabda; "Jika kamu mau bersabar, niscaya kamu masuk 
syurga. Jika kamu mau sembuh saya akan berdo'a kepada Allah". Dan 
perempuan tersebut menjawab; "Saya akan bersabar, dan do'akanlah 
supaya aurat saya tidak terbuka lagi saat saya tidak sadar" maka 
Rasulullah saw pun mendoakannya. Hadits ini tercatat dalam Fathul Bari 
6/114 (Sahih Bukhari) dan Muslim dalam An Syarh An Nawawi (16/31) 

Riwayat Abdullah bin Mas'ud ra, yang meriwayatkan bahwa apabila 
Rasulullah saw shalat ia berdo'a; "Allahumma ini a'udzubika 
minassayyitonirraziim wa Hamzihi wa Nufhihi wa Nafasihi". Beliau 
menerangkan bahwa Hamz berarti Al-Mautah yang berarti gangguan yang 
membuatkan tidak sadarkan diri atau kesurupan, demikian juga Ibn Katsir 
(dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah(/61) menerangkan hal yang sama. 
Artinya rasulullah saw membenarkan peristiwa "kesurupan" seperti 
penafsiran "kesurupan" dalam surah Al Baqarah ayat 275. Hadits diatas di 
Riwayatkan Al Hakim, Abu Dawud: (1/206), Tirmidzi (1/153) dan Nasai dari 
Abu Said Al Khudry. 

Riwayat Ustman Bin Abi Ash ra, yang pernah lupa rakaat shalat ketika 
beliau diangkat menjadi wali kota thaif. Beliau menghadap Rasulullah saw, 
dan duduk bersimpuh dihadapannya dan menceritakan 
keluhannya. Rasulullah bersabda; "Itu adalah syaitan, dekatkanlah ia 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



Halaman | 12 

padaku", maka beliau mendekatkan dirinya pada Rasulullah saw dan 
memukul dada beliau dengan tangannya lalu meniup pada mulutnya 
sebanyak tiga kali sambil berkata "Keluarlah wahai engkau musuh Allah", 
setelah itu Rasulullah saw menyuruhnya untuk aktifitas seperti biasa, dan 
beliau tidak pernah lupa rakaat shalat lagi. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibn 
Majah (2/1175). 

Riwayat Shafiyyah binti Huyay ra, yang meriwayatkan sabda Rasullullah 
saw bahwa "Sesungguhnya syaitan berpindah pada tubuh anak adam 
melalui jalan darahnya". Hadits ini dinukil dari kitab Rududun 'ala Bathil 
(2/138) 

Dari Kharijah bin Shalt, ia bercerita sebuah kisah setelah mendatangi 
Rasulullah saw untuk masuk islam. Dalam perjalanan pulang ia menemui 
seorang laki-laki yang diikat tali (karena gila), dan diminta keluarganya 
untuk meruqyahnya. Dan beliau membacakan Al-Fatihah, kemudian dia 
pun sembuh dan dikasih hadiah 100 ekor kambing. Dan beliau mendatangi 
Rasulullah serta menceritakan kisah ruqyahnya, maka Rasulullah saw 
bertanya; "Apakah kamu membacakan mantra lain selain Al Fatihah?" dan 
beliau menjawab "Tidak". Beliau bersabda; "Ambilah! Demi Allah, haram 
hukumnya yang makan dari hasil ruqyah yang bathil dan kamu makan dari 
hasil ruqyah yang benar". 

Dalam riwayat Abu Dawud, dikatakan; "Maka sahabat yang baru masuk 
islam ini meruqyahnya dengan membacakan surah al Fatihah selama 3 
hari, pada waktu siang dan malam. Dan setiap kali selesai membacanya, 
dia mengumpulkan ludahnya, lalu meludahkannya ke mulut orang 
tersebut". 


B. KERAGUAN & JAWABAN 

SEPUTAR JIN DAN RUOYAH 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



Halaman | 13 


#1 Bagaimana hukum membunuh jin? 

Rasulullah saw bersabda; "Barangsiapa yang terbunuh karena membela 
hartanya, maka matinya adalah mati syahid" (Mutafaqun Alaiyh, dari 
Abdullah bin Amr Bin Ash, juga diriwayatkan Imam Abi Daud, Tirmidzi dan 
Nasa'i). 

Jika membela harta itu mati syahid, maka artinya kita harus memerangi 
orang yang merampas harta kita hingga terbunuh atau membunuh jika itu 
perlu bukan? Lalu? Apakah harga diri, kesehatan dan pelecehan akidah itu 
tidak lebih mahal daripada harta? 

Membunuh jin, baik jin kafir atau jin muslim halal jika telah diketahui 
kedzalimannya dan sebaiknya diperingatkan terlebih dahulu dengan 
firman Allah mengenai hukum-hukum-Nya. 

#2. Benarkah jin bisa dibunuh, dibakar, disembelih? 


Dari Abu Thufail RA, beliau bercerita; "Ketika Rasulullah SAW menaklukkan 
kota Makkah, beliau mengutus Khalid bin Walid ke daerah Nakhlah, 
tempat keberadaan berhala 'Uzza.. 

Akhirnya Khalid mendatangi 'Uzza, dan ternyata 'Uzza adalah 3 Pohon 
Samurah dan Khalid pun menebang ketiga buah pohon yang terletak di 
dalam sebuah rumah tersebut. Dan Khalid pun menghancurkan bangunan 
rumah tersebut. Setelah itu Khalid bin Walid menghadap Rasulullah SAW 
dan melaporkan apa yang telah dia kerjakan... 

Rasulullah bersabda; 'Kembalilah karena engkau belum berbuat apa- 
apa...!?" 

Akhirnya ia kembali. Tatkala para juru kunci 'Uzza melihat kedatangan 
Khalid bin Walid, mereka menatap ke arah gunung yang ada di dekat 

lokasi sambil berteriak, "Wahai 'Uzza...!!! Wahai 'Uzza....!!! ". Khalid bin 

50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



Halaman | 14 

Walid RA akhirnya mendatangi puncak gunung, ternyata 'Uzza itu 
berbentuk perempuan telanjang yang mengurai rambutnya. Saat itu dia 
sedang menuangkan debu ke atas kepalanya dgn menggunakan kedua 
telapak tangannya. 

Khalid bin Walid pun menyabetkan pedang ke arah jin perempuan 'Uzza 
sehingga berhasil membunuhnya. Setelah itu Khalid kembali menemui 
Rasulullah dan melaporkan apa yang telah ia kerjakan. 

Rasulullah SAW bersabda, "Ya, itulah 'Uzza yg sebenarnya...!!" 

(HR. An-Nasai, dalam Sunan al-Kubro no. 11547, jilid 6 hal.474, terbitan 
Darul Kutub llmiyyah Beirut, cetakan pertama 1411 H) 

Anda bertanya tentang hakikat jin, tentang sesuatu yang tidak mungkin 
kita lihat karena AIQur'an telah menegaskan-Nya bahwa: "Sesungguhnya 
ia (iblis) dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang 
kamu tidak bisa melihat mereka". (QS Al-A'raf 27). 

Jika tidak bisa dilihat, apakah bisa dibakar? 

Istilah membakar, membunuh, menyembelih dsb yang diciptakan 
peruqyah aktif adalah hakikat yang berdasarkan pengalaman yang mereka 
temui. Misalnya ketika peruqyah membacakan surah Al Ankabut ayat 57, 
tiba-tiba jin itu teriak seperti sekarat dan pasien diam. Lalu jin lain datang 
mengabarkan (melalui mulut pasien) bahwa temannya mati. Begitu pula 
dengan peristiwa terbakar dan disembelihnya jin. 

Bukankah ini bid’ah atau mengada-ada? 

Beda antara mengembangkan dengan menciptakan hal baru. Semisal 
Rasulullah memukul syaitan yang ada didalam tubuh dengan memukul 
punggung pasien, lalu kita mengembangkan dengan menyembelihnya. 

Rasulullah hanya berkata "Ukhruj ya Aduwallah!" atau artinya "Keluarlah 

wahai musuh Allah" dengan satu pukulan dan jin keluar lalu sembuh. Lalu 

50 Tutorial Ruqyah Mandiri - A/o/ 



kita? 


Halaman | 15 


Kita, hamba Allah yang tidak satu tingkatan level iman-nya dengan 
Rasulullah tentu tidak dengan serta merta melakukan hal yang sama terus 
semua tuntas. Kadang saya menghabiskan waktu sampai 5 hingga 7 jam 
menangani satu pasien, bahkan saya menemukan peruqyah melakukan 
therapi hingga 15 jam estafet. Kadang juga hanya beberapa menit 
tergantung ikhtiar dan kehendak Allah dalam mengabulkan do'a. 

Dalam perjalanan panjang ini kami menemukan tehnik baru. Kadang tidak 
sengaja dan kemudian kami menebarkannya bagi ummat yang mungkin 
membutuhkan tehnik itu, semisal jin yang berteriak kepanasan saat 
membacakan ayat tertentu lalu kami memakai ayat itu dan menamainya 
ayat pembakar. 

Tentu saja ini pegembangan bukan menciptakan hal baru, karena Allah 
mengaskan bahwa Al Quran itu obat dan kami memperdalamnya; bagian 
manakah dari al Qur'an itu yang menjadi obat selain ayat yanng Rasulullah 
bacakan. Karena pada intinya kita sedang berikhtiar bagaimana caranya 
agar sihir dan jin itu hilang, baik itu dengan mendakwahinya, berdialog, 
atau membunuhnya jika tidak mau keluar. 

#3. Darimanakah sumber penamaan Ayat Penarik, Ayat Pembatal Sihir, 
Ayat Azab, Ayat Penyiksa, Ayat Pendinding, Ayat Pengunci dll? 

Jawabannya seperti di point 2, itu adalah hakikat dan pengalaman 
lapangan. 

Ibnu Qutaibah meriwayatkan, "Seseorang dari Bani Ka'b menuturkan 
kepadaku, katanya, 'Aku datang ke kota Bashrah untuk menjual kurma. 
Tetapi aku tidak menemukan satu rumah untuk ber-malam, kecuali satu 
rumah yang sudah penuh dengan sarang laba-laba.' 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



Halaman | 16 


Aku bertanya kepada beberapa orang di sekitar rumah itu, "Mengapa 
rumah ini..?" Mereka menjawab, "Rumah ini ada yang menempati." Aku 
lalu bertanya kepada pemiliknya, "Maukah Anda menyewakannya kepada 
saya..??" Dan orang itu menjawab, "Selamatkan diri Anda..!! Sebab, dalam 
rumah ini ada 'Ifrit yang telah menjadikan rumah ini sebagai tempat 
tinggal-nya. Dia membunuh setiap orang yang memasukinya.". 

"Sewakan kepadaku, dan biarkan malam ini aku bersama dia. Mudah- 
mudahan Allah Ta'ala menolongku menghadapinya." 

"Terserah kamu sajalah," kata pemilik rumah itu. Aku pun bermalam di 
rumah itu. Ketika malam tiba, datanglah kepadaku sesosok makhluk yang 
sangat hitam matanya, dengan sinar merah laksana bara api. Dia memiliki 
bayangan gelap, dan men-dekatiku.Aku membaca Ayat Kursi seluruhnya... 

Maka ketika bacaan-ku tiba pada firman Allah yang berbunyi, Dan Dia 
(Allah) tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia Mahatinggi lagi 
Mahabesar, maka makhluk itu tidak mengatakan apa pun kepadaku. Ku 
ulangi membacanya beberapa kali, sampai bayangan gelap itu menghilang. 
Aku kemudian menuju salah satu sudut rumah itu, dan tidur. Esoknya, aku 
menemukan sisa-sisa sesuatu yang terbakar dan menjadi abu... 

Kemudian aku mendengar suara, "Engkau telah membakar 'Ifrit yang 
sangat besar." Aku bertanya, "Dengan apa aku membakarnya..??" Dia 
menjawab, "Dengan firman Allah yang berbunyi, Dan Dia tidak merasa 
berat memelihara keduanya, dan Dia Mahatinggi lagi Mahabesar (ayat 
Kursyi)." 

Dari Abu Hurairah r. a brkata, "Rasulullah saw. berkata, 'Dalam surah Al- 
Baqarah terdapat satu ayat yang merupakan penghulu ayat-ayat Alqur'an. 
Setiap engkau membacanya di dalam rumahmu, dan saat itu setan ada di 
dalamnya, pasti dia akan keluar. Ayat itu adalah Ayat Kursi." (Sayyid 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



Halaman | 17 

Muhammad Haqqiy An-Naziliy, Khazanah Al-Asraar Jalilat Al-Adzkar, 
Maktabah 'Abbas Syaqrun, Kairo, hal. 137) 

#4. Apakah sakit itu selamanya jin? 

Bahkan jika anda dokter sekalipun, mari kita duduk diskusi dan 
membahasnya. Dokter memiliki profesionalitas yang telah diasah, 
begitupun peruqyah. Jadi masing masing kita bisa berikhtiar untuk sebuah 
kesembuhan sebagai bentuk do'a yang aktif. Boleh memakai herbal, 
bekam, obat atau Al Qur'an karena hal ini telah dicontohkan. 

Namun saudaraku, ada beberapa penyakit yang tidak bisa disembuhkan 
dokter, obat, herbal, bekam, pijat refleksi, bahkan operasi? Atau sembuh 
namun terjadi lagi dalam jangka yang bertahun-tahun? Nah inilah bagian 
peruqyah, karena didalamnya ada keterlibatan sihir. 

#5. Apakah sihir dan kesurupan itu ada? 

Hanya orang sombong terhadap Al Qur'an yang mengingkari sihir.. Dalam 
surah Al Baqarah 125, sangat jelas Allah berfirman; "Orang-orang yang 
memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang 
kemasukan syaitan lantaran gangguan kegilaan yang ditimbulkan 
syaitan..." (terjemah Ibn Katsir). 

Tentu saja ada, dan banyak tukang sihir dikalangan manusia yang 
menyuruh, memanggil atau mengabdi kepada jin dengan memerintah 
mereka untuk kepentingan hawa nafsunya. 

#6. Lalu apakah yang menjadi tanda jika sakit yang ditimbulkan itu dari jin? 
Adakah karakteristik yang bisa dipahami dengan akal? 

Baik, mari kita ambil satu contoh. 

Struk ringan pada pergelangan kaki dan kangker tulang di lutut. Apakah ini 
ulah jin atau bersifat medis saja? 

50 Tutorial Ruqyah Mandiri - A/o/ 



Halaman | 18 


Kedua jawaban benar. Bisa karena pola hidup yang tidak sehat atau 
kecelakaan, bisa juga alasan sihir/jin. Kesembuhannya pun bisa dengan 
medis bisa juga dengan ruqyah. Dan Alhamdulillah saya menemukan 
kedua penyakit diatas sembuh dengan ruqyah dan jin didalamnya diusir 
setelah juga ditangani dokter bertahun-tahun. 

Penyebab struk ringan di pergelangan kaki adalah penyempitan pembuluh 
darah di urat leher sebelah atas, dan ini ditemukan oleh dokter. Mereka 
menamainya dengan nama yang aneh hingga saya tidak menghafalnya. 
Faktanya pasien merasakan sakit didaerah itu, dan dokter menyarankan 
untuk "Vision Teraphy" dsb. Saya waktu itu hanya memegang lehernya 
serta membacakan ayat Ruqyah berupa surah Al Hasyr 21-24 sebagai 
peringatan kepada mahluk jin yang didalam dan kemudian menepuk 
lehernya. Pasien teriak dan sembuh seketika. 

Ini contoh keberhasilan ruqyah, dan tidak semua sihir berhasil 
disembuhkan sama seperti tidak semua penyakit disembuhkan dokter. 
Karena pada intinya kesembuhan itu dari Allah, dan kita ini tukang ikhtiar. 
DAN ikhtiar untuk kesembuhan itu Allah perintahkan. 

#7. Bolehkan memukul saat meruqyah? 

Meniup, Menepuk, Memijit, Mengusap, Memukul itu ada dalah hadits 
atau dicontohkan Rasulullah saw saat mengobati sihir. Saya menemukan 
lebih dari 15 hadits tentang cara pengobatan Rasulullah melalui ruqyah ini, 
bahkan dalam sebuah riwayat yang dikisahkan Imam Al Hakim dan At 
Thabrani dari Ummu Abban dikatakan bahwa Rasulullah memukul 
punggung wanita yang kesurupan jin itu hingga dua ketiaknya terlihat 
putih. Artinya pukulan yang keras! 

Begitupun dengan tiupan, pijatan, usapan dan semua tehnik yang kami 
kembangkan di Quranic Healing itu ada dalilnya. Mau sakit gila 10 tahun 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



Halaman | 19 

atau satu menit dengan pukulan? Pilih saja, dan Rasulullah tidak akan 
mencontohkan jika hal itu tidak benar dan mengandung manfaat. 

#8. Bukankah kita diajarkan sabar dan tawakal ketika sakit? 

Benar, bahkan Rasulullah saw mengabarkan syurga kepada seorang wanita 
kulit hitam yang datang kepadanya mengeluh tentang sakit ayan yang 
dideritanya. Wanita muslimah itu mengadu bukan sakitnya, namun 
tentang kekhawatirannya bahwa manusia dan jin bisa melihat auratnya 
saat ia ayan. 

Dan Rasulullah saw menawarkan "Kesembuhan" atau "Kesabaran", maka 
wanita itu memilih kesabaran dan Rasulullah mendokan agar Allah 
menjaga aurat wanita itu saat kesurupan. Bukan mendo'akan untuk 
kesembuhan. Dan seperti diriwayatkan Atha' bin Rabbah dari Abdullah bin 
Abbas, wanita itu termasyur sebagai muslimah yang dijaminkan syurga 
oleh Rasulullah. 

Nah, tawakal seperti apakah kita? 

Bukankah seorang awam lebih sering mengeluh bahkan hingga melakukan 
dosa besar seperti putus asa dari rahmat Allah ketika sakit bertahun- 
tahun, bahkan tidak jarang malah pergi ke dukun dan terjebak lembah 
kemusyrikan yang membahayakan dunia akhirat? 

Akhifillah dengarkanlah.. 

Kadar keimanan setiap orang itu berbeda-beda. Ruqyah ini menuntaskan 
sihir untuk menjaga saudara-saudari kita yang belum kokoh 
ketauhidannya hingga ia terserang sihir jin. Dan kita yang diberi 
kemampuan oleh Allah untuk meruqyah itu adalah amanah untuk 
dijalankan, dan tentu saja ini wajib karena ilmu itu harus diamalkan. 

Demi Allah saya heran ada bebrapa fikrah islam yang saya kenal baik 
menolak ruqyah dengan minimnya pengetahuan yang ia ketahui 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



H a I a m a n | 20 

tentangnya. Dia berdiam diri dan mencela para peruqyah yang sedang 
berjuang menebarkan sunnah ini dari sofa ditengah-tengah keluarga 
tercintanya atau bersenda gurau bersama santri dan mutarobinya. 
Allahuakbar! 

#9. Bukankah minta diruqyah itu tidak boleh? 

Harusnya jawaban ini dutulis dalam satu tulisan utuh, semoga nanti ada 
waktu yang cukup. Hal ini telah dibahas banyak ulama, dan saya sedikit 
menyuguhkan kesimpulan dari pembahasan Syaikh Abdul Aziz bin 
Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. 

Hadits tentang itu sahih, namun, kita manusia yang telah dianugerahi akal 
untuk berfikir dan hati untuk menilai bukahkah tidak seharusnya cepat 
menyimpulkan tanpa pengetahuan yang cukup? 

Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz menyebutkan ciri-ciri yang masuk 
syurga tanpa hisab itu adalah: Mereka itu adalah orang-orang yang 
berjihad menundukkan hawa nafsu mereka dan istiqomah di atas agama 
Allah. Mereka senantiasa menunaikan kewajiban dimana pun berada. 
Demikian juga, mereka senantiasa meninggalkan keharaman dan 
berlomba-lomba menggapai kebaikan. 

Di antara ciri mereka adalah tidak meminta diruqyah, tidak meminta 
disembuhkan dengan kay/disundut besi panas, dan tidak beranggapan 
sial/tathayyur. Tidak minta diruqyah maksudnya adalah dia tidak 
memohon kepada orang lain untuk meruqyah dirinya. Namun, ini bukan 
berarti bahwa perkara ini diharamkan. Tidak masalah meminta diruqyah 
jika memang dibutuhkan. 

Akan tetapi, di antara ciri mereka -70 ribu orang yang masuk surga tanpa 
hisab tadi- meninggalkan hal itu dan mencukupkan diri dengan sebab- 
sebab yang lain. Mereka tidak meminta orang untuk meruqyah dirinya. Dia 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



Halaman | 21 

tidak berkata, "Wahai fulan, ruqyahlah diriku." Akan tetapi apabila ada 
kebutuhan -mendesak- untuk itu tidak mengapa. Hal itu tidak membuat 
dirinya keluar dari tujuh puluh ribu orang tersebut selama memang benar- 
benar ada kebutuhan untuk itu. Oleh sebab itu, Nabi shallallahu 'alaihi wa 
sallam prnah memerintahkan Aisyah untuk meminta ruqyah pada saat 
mengalami sakit pada suatu kondisi. Beliau juga memerintahkan Ummu 
Aitam Ja'far bin Abi Thalib untuk meminta ruqyah untuk mereka, 
sebagaimana disebutkan dalam hadits yang sahih. 

Masalahnya adalah.. 

JIKA kadar keimanan manusia itu tidak cukup untuk bertawakal dalam 
jangka bertahun-tahun dengan sihir yang menimpanya, apakah ia tidak 
lebih butuh untuk minta di ruqyah? 

Manusia sombong manakah yang telah meng-klaim dirinya salah satu 
golongan manusia yang masuk syurga tanpa hisab? Sedangkan umat islam 
yang hidup diabad ke 14 ini saja lebih dari 5,7 Milyard.. belum lagi ulama 
terpilih yang hidup sebelum abad ke 14 setelah islam turun? 

Apakah siti Aisyah Ra yang hidup semasa Rasulullah dan meriwayatkan 
ribuan hadits ini tidak termasuk golongan itu? 

Apakah bolak balik kedukun dan mengeluh 7 kali dalam sehari dan kadang 
menghadapai kondisi bertahun-tahun sulit shalat ini tidak lebih baik 
diruqyah hingga sembuh dan dapat beribadah dengan leluasa ini lebih 
buruk daripada minta di ruqyah? 

Ini tentang akidah yang lurus, atau tentang bagaimana si peruqyah 
meluruskan akidah dan pemahamannya terlebih dahulu lalu 
meruqyahnya. Hingga si pasien paham bahwa kesembuhan itu dari Allah 
dan bencana itu disebabkan oleh tangannya sendiri. 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



Halaman | 22 

Demi Allah saya merasa kasihan sama praktisi yang mau belajar ruqyah 
karena ingin membentengi dirinya dari sihir, mengobati dan menjaga 
keluarganya serta umat mukminin-mukminat dari sihir kemudian 
melemah semangatnya karena salah penafsiran tentang hadits ini padahal 
ada banyak hadits lain yang menceritakan tentang ruqyah serta fakta 
ilmiyyah tentang kesembuhan yang terjadi. 

#10. Itu kan Rasulullah saw, kita ini manusia biasa? 

Benar, Rasulullah mencontohkan dan kita menirunya sebagai jalanan 
sunnah untuk menggapai ridha Allah. Bukahkan Rasulullah sendiri pernah 
kena sihir dan diruqyah 2 malaikat ? Bukahkan Rasulullah itu mukhlisin 
dan terbebas dari sihir seperti yang difirmankan Allah? 

Demi Allah ini adalah pembelajaran bagi manusia yang berfikir. Semoga 
Allah memberi semua kita hidayah-Nya. Agar kita selamat hingga ke 
akhirat. Insya Allah seri berikutnya akan terbit sesuai kebutuhan dan 
pertanyaan ummat. 


C. CIRI-CIRI GANGGUAN JIN 
DAN SIHIR 

Sebelum kita melakukan ruqyah mandiri, kita akan meluangkan waktu 
untuk menganalisa diri kita. Apakah dalam tubuh kita ada gangguan jin 
atau memang penyakit medis belaka. Berikut ini adalah 50 ciri-ciri 
seseorang yang terkena gangguan jin dan sihir, jika ada 7 point saja maka 
sudah layak untuk melakukan ruqyah mandiri atau minta diruqyah. 

1. Emosi yang tinggi dan sulit dikendalikan. Semisal seorang istri 
membantah suami atau anak membantah sama ibu dengan sorot mata 
yang aneh atau suami yang sering memaki istri karena hal kecil. 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



H a I a m a n | 23 

2. Sering ragu, was-was, ketakutan tanpa sebab yang jelas dihampir semua 
aktifitas. 

3. Adanya dorongan kuat untuk melakukan perbuatan maksiat yang 
berulang-ulang disertai kemalasan dan kelesuan luarbiasa untuk 
melakukan aktifitas shalat dan ibadah lain. 

4. Sulit khusyuk dalam mengerjakan sholat, dan jika mampu mendirikan 
shalat maka sering lupa rakaatnya secara berulang-ulang. 

5. Sesak nafas dan ngantuk berat saat membaca Al Quran (tidak bisa baca 
lebih dari 30 ayat atau tenggorokan yang terhenti sama sekali, bahkan 
tertidur saat baru buka mushaf). 

6. Melemahnya hati, minder, suka menghayal/melamun, menyendiri dan 

mengurung diri dikamar secara berlebihan atau mengasingkan diri dari 
kehidupan sosial. 

7. Cepat lesu dan merasa capai, juga ngantuk saat dalam aktifitas kerja. 

8. Sulit konsentrasi atau fokus pada sebuah tujuan, sering gagal, dan 
terganggu fikiran. 

9. Merasakan sakit yang tidak kunjung sembuh; semisal pusing dikepala, 
mendengung ditelinga, pegal di bahu, belikat dan paha, sakit gigi, mata, 
tenggorokan, lambung dan dada sesak tanpa sebab yang jelas. 

10. Memandang remeh kegiatan ibadah dan lupa atau malas dzikrullah. 

11. Depresi tingkat tinggi dan pikiran linglung. 

12. Sering merasa sedih secara tiba-tiba hingga menangis tanpa sebab, 
jantung berdebar-debar keras. 

13. Sering kesurupan baik separuh ingatan atau secara total. 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



Halaman | 24 

14. Sering mendengar bisikan memanggil namanya sendiri, merasa ada 
yang mengajak bicara, mendengar bisikan menyuruh sesuatu kejahatan 
semisal; membunuh, memperkosa, memukul, meloncat dari tempat yang 
tinggi, terjun kesungai atau jurang, menabrakan diri dll. 

15. Paranoid dan cemas, merasa bersalah terus, merasa ada yang 
mengikuti, mengejar dan mengancam akan membunuh. 

16. Sering mencium bau - bauan wangi, bau kembang atau dupa, bau 
anyir atau busuk (bangkai) yang tidak terlihat sumber baunya. 

17. Pusing berlebih (vertigo) dan melihat benda benda seakan bergerak, 
berputar, terbalik , miring dan lain sebagainya. 

18. Sering melakukan tindakan-tindakan aneh tanpa disadari atau diluar 
kendali atau seperti ada yang mengendalikan dan tidak bisa menahan 
dalam kondisi sadar sekalipun. 

19. Memiliki kemampuan supernatural semisal tiba-tiba dapat meramal, 
menerawang, membaca fikiran orang lain atau mengetahui peristiwa yang 
akan terjadi. 

20. Melihat atau "merasakan" keberadaan mahluk halus baik sekilas atau 
jelas. 

21. Rasa sakit disalah satu anggota badan yang tidak terdeteksi dokter 
atau sakit menahun yang tidak ditemukan solusinya dalam dunia medis 

22. Sering tertawa sendiri, semisal melihat mahluk lucu yang tidak dilihat 
orang lain. 

23. Susah tidur (insomnia), gelisah, cemas dan sering terbangun dimalam 
hari. Dalam kondisi akut biasanya baru bisa tidur jam 3 pagi atau tidak 
tidur sama-sekali berhari-hari. 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



Halaman | 25 

24. Susah bangun dan banyak tidur sehingga tidak bisa melakukan ibadah 
dan aktifitas yang diinginkan. 

25. Tindihan (mimpi seakan akan dihimpit benda yang berat dan sulit 
untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut) atau mimpi melihat sesuatu 
yang mengancam dan menakutkan, seperti ingin berteriak minta tolong 
namun mulut seperti terkunci. 

26. Mimpi melihat sesuatu yang mengerikan atau melihat berbagai 
binatang menyeramkan semisal ular, serigala, tikus besar, harimau dll. 

27. Sering ngigau, tertawa, menangis, berteriak, mengomel, merintih atau 
bahkan jalan-jalan pada saat tidur (kondisi mata tertutup). 

28. Mimpi seolah-olah jatuh dari tempat yang tinggi dan semua yang 
berkaitan dengan tempat tinggi; seperti mendaki tempat yang tinggi. 

29. Semua mimpi tentang kuburan; melihat kuburan, melihat proses 
penguburan, menguburkan, dikuburkan, atau duduk-duduk dikuburan, 
tempat sampah atau jalan dan lingkungan yang seram dan mengerikan. 

30. Mimpi melihat orang yang aneh seperti tinggi sekali, pendek sekali, 
putih sekali atau hitam sekali. 

31. Mendengkur dengan keras (seperti harimau, dsb) dan gigi yang 
berbunyi waktu tidur. 

32. Mimpi bertemu dengan orang yang sama (laki/perempuan) berkali-kali 
dan ingin bertemu dengan orang yang dimimpikan tersebut. 

33. Mimpi melihat atau bertemu keluarga yang sudah meninggal, melihat 
mayat, mimpi mati, mimpi berbicara dengan orang yang mati dan semua 
mimpi yang berhubungan dengan kematian. 

34. Mimpi melihat suatu peristiwa dan keesokan harinya mengalami 
peristiwa persis seperti yang dialami dalam mimpi tersebut. 

50 Tutorial Ruqyah Mandiri - A/o/ 



Halaman | 26 

35. Gejala tipes; tubuh seperti terbakar atau terpanggang api panas 
namun ketika dicek dengan termometer temperatur tubuh normal. 

36. Sering mengalami peristiwa kecelakaan kendaraan, ngantuk dijalan 
atau bahkan gerakan tangan yang tidak bisa dikendalikan. Ataupun 
berbagai kecelakaan saat mau pergi dakwah atau pergi untuk kebaikan. 

37. Impotensi; sering terjadi pada mantan praktisi ilmu hitam semisal 
dukun, berbagai praktisi ilmu tenaga dalam, praktisi ilmu kebatihan, 
senam pernafasan, khodam amalan wirid overdosis (ribuan/malam), ilmu 
laduni instant, susuk, aktivasi otak tengah (aktivasi jin), pernah ikut tarekat 
yang disertai dengan bai'at dan pengisian, pernah mengamalkan wirid 
aneh seperti nurbuat, pernah berpuasa aneh (puasa 7 hari 7 malam, puasa 
mutih dll), meliki jimat/keris dll. Atau kelainan tubuh terjadi karena 
kedzaliman jin baik karena disuruh penyihir atau maksud tertentu dari jin. 

38. Mandul; jin bersarang di dalam rahim atau menghalangi sel telur yang 
masuk ke rahim, atau bahkan sampai merusak setiap janin yang sudah jadi 
atas suruhan dukun. 

39. Kista/Mium; penyakit ini sudah lama menjadi misteri di dunia 
kedokteran. Kadang sembuh dengan mengangkatnya, dan kadang 
sebaliknya. Untuk membedakan penyakit kista medis atau sihir, kita bisa 
membacakan ayat ruqyah ditangan dan meletakannya di perut. Jika terasa 
hangat atau panas, maka geser keatas. Jika penyakit pindah maka itu 
adalah kista dari sihir. 

40. VicTor (Fikiran Kotor); jin bersarang di mata laki-laki, dan 
mengendalikannya saat memandang lawan jenis hingga tidak berkedip. 
Kadang jin bersarang dikemaluan (laki-laki) dan dada (berupa hawa panas, 
bagi perempuan) dan membuat fikirannya kotor saat melihat lawan 
jenisnya. 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



Halaman | 27 

41. Struk Ringan (tidak bisa berdiri saat mau shalat) atau tidak bisa 
melakukan gerakan tertentu dalam shalat). 

42. Hypertensi, Jantung Bocor, Paru Basah, Batuk Menahun, Kolesterol, 
Asam Urat, Pengapuran dan penyakit lain yang tidak kunjung sembuh. Hal 
ini bisa disebabkan secara medis atau sihir, untuk membedakannya cukup 
bacakan surah al fatihah dan tiupkan ke tangan lalu letakan ditempat yang 
sakit. Jika terjadi rasa panas atau bertambah sakit maka itu adalah sihir. 

43. Jomblo Menahun; sulit menikah, sulit dapat jodoh yang cocok, tidak 
mau menikah, atau selalu melihat calon suami/istri tiba-tiba menjadi 
mengerikan hingga akad yang direncanakan bubar. 

44. Kedutan disebagian atau seluruh tubuh dengan frekwensi yang 
mengganggu. 

45. Eksim, atau gatal yang sporadis ataupun lebih ringan dari itu yang 
tidak sembuh-sembuh. 

46. Anak yang hyperaktif dan sangat nakal, bertenaga super saat marah, 
susah dibangunkan shalat dan tidak mau belajar mengaji dan pembantah 
dengan sorot mata aneh. 

47. Anak indigo; sering bngobrol sendiri dan mengaku memiliki teman 
ghaib atau memiliki kemampuan indra ke-18 (mampu melihat jelmaan 
mahluk halus). 

48. Sindikat kristenisasi ghaib terstruktur dan terorganisir [ditemukan 
pertama kali dipalembang, berpusat di gereja katedral jakarta dan 
berpusat di Vatikan]. Hati-hati dengan buku-buku kristologi dan pastur- 
pastur liar yang membagikan sesuatu. Juga hati-hati dengan rumahsakit- 
sakit yang menjadi markas mereka. 

49. Diperkosa Jin. Mimpi didatangi laki-laki dalam bentuk bayangan hitam 
atau bentuk aneh (menyerupai mahluk alien, mahluk alien dll). 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



H a I a m a n | 28 

50. Peristiwa hilangnya bayi dalam kandungan disertai kemunculan 
kembali setelah beberapa tahun kemudian dan ingin diakui anak. 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



Halaman | 29 

CHAPTER 2 


TUTORIAL 

RUOYAH SYARIYYAH 

Persiapan | Tazkiyyah & Konseling | Teraphy Al Our'an | 
Menangani Reaksi | Closing 

1. Tazkiyyah & Konseling 

Awali dengan memposisikan diri sebagai dokter spiritual yang dibutuhkan 
pasien, ber-emphatilah kepada pasien anda. Sambut jiwanya dengan 
mendengar semua keluhan dan latarbelakang atau sebab-sebab dia sakit 
yang dia ketahui. 

Kemudian tanyakan kepada pasien secara pribadi dimana titk atau 
tempat-tempat sakit ditubuhnya dan kapan saja rasa sakit itu menyerang 
sebagai informasi untuk solusi atau cara pengobatannya. 

Gali sedalam-dalamnya dan beritahukan kepada pasien pentingnya 
kejujuran informasi ini, katakan kepadanya bahwa ini adalah bukan aib 
dan berjanjilah untuk menjaganya agar jiwanya tenang dan mau berikrar 
tentang kesalahannya. 

Kemudian beri jawaban atas semua masalahnya dengan metode tausiyyah 
dan tazkiyyah, luangkan waktu 10 hingga 30 menit untuk menerangkan 
kepada pasien tentang makna Ruqyah Syariyyah dan kesembuhan sejati 
yang ingin Allah anugerahkan kepada hambaNya dengan membebaskan 
diri dari berbagai bentuk kesyirikan. 

Hal-hal yang perlu ditanyakan saat konseling adalah: 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



Halaman | 30 

Apakah anda termasuk orang yang percaya kepada jimat dan 
pusaka?Pernah anda mengikuti sebuah perguruan tenaga dalam, 
kebatinan, pengisian? Jika pernah, ajak taubat dan minta 
kesediaannya jika ilmunya akan hancur dengan Ruqyah Syariyyah. 
Pernahkah anda berobat ke paranormal atau dukun? Jika pernah, ajak 
bertaubat. Anda harus memberi tahu ciri-ciri dukun dan dosa besar 
jika mendatanginya. 

Pernahkah anda berobat kepada kyai, ustad, habib dan ketika pulang 
dibekali jimat atau penangkal yang dikubur? Jika ada jimat-jimat itu 
harus dihancurkan terlebih dahulu. . 

Pernahkah melakukan amalan atau ritual bid'ah semisal wirid-wirid 
ribuan dan disertai puasa aneh? 

Untuk dapat melakukan konseling setidaknya seorang teraphist harus 
mengetahui dan memberi pencerahan kepada pasien tentang Cara-cara 
Jin masuk ke tubuh manusia dan Ciri-Ciri Dukun agar pasien terbantu 
dalam menganalisa penyebab penyakitnya: 

Penyebab Gangguan Jin 

1. Jin jatuh cinta kepada manusia (laki-laki atau perempuan bahkan ada 
dari mereka yang lesbi). 

2. Kerana Tersakiti. Kezaliman manusia terhadap mereka yang tidak 
disengaja, seperti menumpahkan air panas atau menimpakan sesuatu 
barang dari tempat yang tinggi. 

3. Kebodohan dan Kezaliman yang dilakukan oleh makhluk jin kepada 
manusia tanpa sesuatu sebab tertentu karena kelalaian manusia. 

4. Kondisi Marah, Sangat Takut, Sangat Sedih dan lupa menyebut Asma 
Allah. 

5. Karena Ritual Pengisian Ilmu-ilmu hitam yang dimilikinya. 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



Halaman | 31 

6. Karena ritual bid'ah (Dzikir Overdosis). 

7. Jin Keturunan dari Ayah/Ibu, Kakek/Nenek atau pendahulunya. 

8. Kedengkian (AIN) 

9. Sihir Kiriman dari yang dengki atau dukun yang dibayar untuk menyakiti. 

10. Asihan/Sihir Mahabbah. 

11. KARENA TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HATI. 


Ciri-Ciri Dukun 


1. Menanyakan nama pasien dan nama ibunya. 

2. Meminta salah satu dari beberapa benda bekas yang pernah menempel 
dalam diri pasien. 

3. Terkadang meminta hewan dengan kriteria tertentu untuk disembelih 
dengan tidak menyebut nama Allah padanya kemudian dilemparkan 
ketempat tertentu atau dikubur ditempat-tempat tertentu. 

4. Menuliskan dan mantra yang tidak dapat difahami berupa huruf 
terputus-putus di sebuah kertas (jimat) atau di lempengan tembikar putih, 
lalu menyuruh pasien melarutkan dan meminumnya. 

6. Memakai Isim (tulisan Arab berupa mantra bahkan Al Qur'an yang tulis 
sungsang sebagai penangkal perlindungan atau dianggap mendatangkan 
berkah tertentu). 

7. Menyuruh pasien untuk mengurung diri di suatu ruangan yang tidak 
dimasuki sinar matahari untuk beberapa waktu tertentu. 

8. Menyuruh pasien untuk tidak menyentuh air untuk waktu tertentu. 

9. Memberi sesuatu kepada pasien untuk ditimbun di dalam tanah, 
dihalaman rumah atau ditempek di rumah. 

10. Memberi pasien beberapa kertas untuk dibakar dan mengeluarkan 
asap. 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



Halaman | 32 


11. Berkomat-kamit dengan kata-kata yang tidak difahami. 

12. Terkadang si penyihir memberi tahu pasien nama dan kampung 
halaman pasien tersebut. Serta permasalahan yang akan dikemukakannya 

13. Meminta mahar atau tarif tertentu yang tidak boleh dikurangi, atau 
tarif yang menyulitkan ummat. 

14. Memakai mediasi manusia atau mentransfer penyakit ke hewan. 

15. Mengeluarkan jin dengan jin lagi. Atau mengobati pasien dalam 
kondisi kerasukan jin. Jadi terapis kerasukan dan kadang terlihat berantem 
dengan mahlukyang tidak terlihat. 

16. Menyuruh mandi dengan bunga tujuh rupa, mandi dari air di tujuh 
sumur, mandi dari air di tujuh mata air yang berbeda, atau bahkan tujuh 
lautan. Cape deh... 

17. Memberi amalan wirid overdosis (ribuan hingga puluhan ribu) disertai 
puasa tertentu yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah Saw. 

18. Melakukan pelecehan seksual, semisal memandikan pasien ditempat 
khusus. DIL 

2. Pengkondisian Tempat 

Hal-hal utama yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan Ruqyah 
Syar'iyyah adalah kondisi tempat, jasmani dan ruhani pasien juga 
praktisi Ruqyah itu sendiri. 

PERSIAPAN TEMPAT: 

Tempat bersih, sejuk dan tenang. Agar getaran suara Al Qur'an 
meresap kedalam Qalbu pasien. Jika dirumah, matikan TV dan semua 
suara music dan kebisingan lain. 

Membersihkan tempat dari semua benda keramat, jimat-jimat 
penangkal sihir, patung dan lukisan-lukisan bernyawa termasuk photo. 
Bacakan ayat Kursi untuk membentengi lokasi dan mohon 
perlindungan kepada Allah, juga memberi pewangi ruangan. 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



PERSIAPAN BAGI PASIEN: 


Halaman | 33 


Salah satu faktor kegagalan dalam ruqyah syar'iyyah adalah kesiapan 
ruhani pasien, dalam hal ini kondisi jasmani dan ruhani pasien akan saling 
mempengaruhi. Berikut adalah hal-hal yang harus dilakukan sebelum 
melakukan teraphy: 

Siapkan jiwa pasien; bimbing jiwanya agar kuat dengan melepaskan 
semua bentuk dendam dan kekecewaan dimasalalunya. 

Anjurkan untuk berwudhu agar jasmani dan ruhaninya rileks. 
Perintahkan untuk membebaskan diri dan rumah dari benda keramat 
dan jimat-jimat penangkal dan kembali kepada Allah. 

S Ajak pasien bertaubat, dengan beristighfar atau mengajaknya shalat 
taubat. 

Bimbing pasien untu berdo'a memohon perlindungan dan kekuatan 
kepada Allah. 

Arahkan agar pasien relaks dan menyimak dengan khusyuk ayat-ayat 
ruqyah yang akan dibacakan. 

PERSIAPAN BAGI PERUQYAH 

v'" Berwudhu 

■S Jika masalahnya berat, lakukan sholat mutlak 4 rakaat untuk 
memohon pertolongan Allah 

•S Baca doa-doa pembentengan diri dan bentengi lokasi (dengan Ayat 
Kursi) . 

■S Mempersiapkan peralatan/sarana untuk meruqyah 
■S Mengidentifikasi Penyakit, Membedakan Sihir atau Medis, dan 
menyimpulkan Jenis Teraphy & Menteraphy. 

3. Teraphy Al Our'an 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



H a I a m a n | 34 

Langkah berikutnya adalah membacakan ayat-ayat ruqyah ditelinganya 
dengan tartil, hal ini berdasarkan contoh yang pernah dilakukan oleh 
Rasulullah Sholallahu alaiyhi wa Sallam dalam menangani pasien sihir: 

Ayat-ayat ruqyah dimaksud adalah ayat-ayat yang dasar/umum/standar 
yang harus dibacakan dalam setiap ruqyah baik untuk gangguan jin 
ataupun sihir.Ayat ini dibacakan dalam setiap prosesi ruqyah dengan 
memegang kepala pasien atau tempat sakit dengan sentuhan ataupun 
dibacakan ditelinganya. 

Ayat-Ayat Ruqyah ini berdasarkan hadits dari Ubay bin Kaab ra, juga 
diriwayatkan dari Abdurahman bin Abu Laila yang diriwayatkan Ibn Majah 
dalam Sunannya (2/117) juga diriwayatkan Imam Hakim: Hadits itu 
menceritakan seorang arab badui yang datang kepada Rasulullah Saw dan 
menceritakan bahwa saudaranya sedang sakit dan saat itu Rasulullah Saw 
bertanya; "Apa penyakit saudaramu?" Dia berkata; "Dia seperti orang gila 
(kesurupan)". Dan beliau bersabda lagi; "Jemputlah dia dan bawa kemari". 
Dan bapa itupun membawanya, kemudian Rasulullah Saw membacakan 
ayat-ayat berikut: Al Fatihah, Empat Ayat Awal Al Baqarah (1-4), 
Pertengahan Al Baqarah (163-164), Ayat Kursi (Al Baqarah 255), Tiga Ayat 
Akhir Al Baqarah (284-286), Al Imran 18, Al A'raaf 54-56, Al Mukminun 
(116-118), Al Jin 3, As Shafaat 1-10, Al Hasyr 22-24, Al Ikhlas, Al Falaq dan 
An Nass. 

Dalam perkembangannya, ayat-ayat ruqyah standar tadi ditambahkan 
atau dilengkapi oleh para ulama yang berkompetent dalam ruqyah 

sbb:Surah Al-fatihah, Al Baqarah: 1-5, 102-103, 163-164, 285-286. Al- 
Imran 18-19, Al-A'raaf 54-56, 117-122, Yunus 81-82, Taha 69, Al- 


50 Tutorial Rugyah Mandiri - Nai 



Halaman | 35 

Mukminin 115-118, As-Shaffat 1-10, Al-Ahqaf 29-32, Ar-Rahman 33-36, 
Al-Hasyr 21-24, Al-Jin 1-9, Al-lkhlas, Al Falaq dan An-Nas. 

4. Menangani Reaksi 

Jika pasien mulai bereaksi, maka hal pertama yang harus dilakukan 
adalah jangan panik. Tetap tenang dan jangan takut, takutlah hanya 
kepada Allah agar semua mahluk-Nya takut kepada kita. 

Adapun tehnik-tehnik menangani saat pasien reaksi akan dibahas 
lengkap dalam Tehnik-Tehnik Pengembangan QuranicHealing(bab 
berikutnya). 

5. Closing 

Closing adalah tahap terakhir dalam prosesi ruqyah ini, hal ini adalah hal 
yang sering dilupakan praktisi ruqyah. Hal ini juga yang menjadikan 
pembeda "Ruqyah Aktif" dan "Ruqyah Konvensional" atau ruqyah passive 
yang selama ini. 

Tentunya ruqyah konvensional dan ruqyah aktif memiliki kelebihan 
masing-masing yang memperkaya khasanah keilmuan para praktisi 
nusantara, jika peruqyah passive mengandalkan kesabaran maka praktisi 
peruqyah Aktif mengembangkan berbagai tehnik untuk kesempurnaan 
dan efectivitas waktu. 


Menuntaskan Sisa-Sisa Sihir 


Setelah prosesi selesai, katakanlah pasien muntah hebat dan merasa 
lemas. Setelah ini kita wajib mengecek keberadaan jin, apakah masih ada 
di dalam atau sudah keluar? Caranya adalah dengan melihat tanda- 
tandanya atau langsung melakukan scanning ulang dengan membacakan 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



Halaman | 36 

ayat tertentu. Misalnya dengan meletakan tangan kita di ubun-ubunnya 
dan membaca surah Hud ayat 58: 


L5^ H 


Artinya:"Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan 
Tuhanmu. Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan Dia-lah yang 
memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang 
lurus." 


Atau bacakan surah al Baqarah 148 untuk memanggil kembali jin tersebut 
seandainya belum keluar atau hanya keluar dan masih ada di sekitar sana. 
Jika telah dibacakan berulang ulang namun tidak ada reaksi, maka ucapkan 
Alhamdulillah dan sarankan pasien untuk sujud syukur karena jin sudah 
keluar. Dan Allah yang lebih tahu hal ini. Kita bertawakal kepada-Nya. 



MENARIK 

JIN/SIHIR 


Lokasi yg 

Sering 

Kesemutan 


Setelah ini, sebetulnya masih ada hal 
yang harus kita kerjakan. Inilah 
tugas ini peruqyah, yaitu menjaga 
agar jin itu tidak masuk lagi setelah 
dia keluar. Sebelum melakukan ini, 
kita juga harus meyakinkan kepada 
pasien tentang apa yang ia rasakan. 
Jika pasien menjawab "segar" dan 
kondisi seperti normal tanpa rasa 
sakit (kecuali sakit bekas pijatan 
atau tekanan biasa di tubuh, dan 
juga sakit terasa lemah dibadan) 
maka insya Allah tahap ini selesai. 
Tugas kita selanjutnya adalah 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 


menasihati pasien. 


Halaman | 37 


Namun jika pasien masih merasa sedikit sakit atau getaran atau kedutan 
kecil di titik-titik tertentu, semisal punggung, leher, kepala, kaki, atau 
sekitar pergelangan tangan dan kaki maka RUQYAH INI BELUM TUNTAS! 
Ingat belum tuntas. Karena biasanya getaran itu akan semakin kuat dan 
gangguan terjadi lagi. 

Hal yang harus kita lakukan adalah menghilangkan bekas-bekas sihir itu, 
baik dengan terapi Al Fatihah (Akan dibahas di lampiran), ataupun 
menariknya dengan ayat penarik, memukul dengan ayat pemukul dengan 
tatacara diatas. 

MENARIK JIN 

Lihat gambar, perhatikan daerah pergelangan tangan, telapak tangan dan 
kaki beserta pergelangannya. Biasanya, pasca ruqyah terdapat rasa 
panas/dingin/kesemutan/berat atau kedutan ringan didaerah tersebut. 

Ini jangan dibiarkan dan harus langsung ditangani hingga tuntas, caranya 
bacakan surah al Mukminun 115 di tiupkan ketangan dan tarik 
keluar/ujung kaki atau tangan sambil membaca "La Haula walaa quwata 
il la billahil aliyhil adziim". 

Lakukan 2 atau tiga kali hingga sakit hilang TOTAL. Insya Allah bisa dan 
saya sering melakukannya. Sekali lagi jangan menganggap spele dengan 
sisa-sisa sakit ini, karena hal itu mengindikasikan keberadaan jin. Jika ada 
satu jin saja tidak keluar, mka ia akan menjadi pintu untuk masuk kembali 
kedalam tubuh! 

Lakukan hingga rasa sakit benar-benar hilang dan sempurna. Demi Allah 
hal ini bisa saja terjadi dan saya sering melakukannya, dengan demikian 
sihir itu benar-benar telah musnah dan belenggunya telah hilang. 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



Halaman | 38 


Bagaimana jika tidak bisa hilang? 

Tugas peruqyah sebenarnya bukan menyembuhkan, ini hanya ikhtiar. 
Namun, tentu saja tidak ada usaha sia-sia. "Setidaknya kita 
menyembuhkan kesyirikannya", begitu kata ustad Perdana yang selama 
ini banyak membimbing saya. 

Hal lain, jika terbukti sihir itu sulit hilang, atau tidak tuntas maka hentikan 
ruqyah. Karena ini hanya akan membuat waktu kita habis, istirahat dulu 
atau suruh pasien pulang dan bekali dengan tehnik ruqyah mandiri. 

Ruqyah mandiri juga ada di lampiran buku ini. 

Jika, atau setelah sihir itu hilang tugas kita selanjutnya adalah melakukan 
pemagaran. Ini tentu saja beda dengan tehnik dukun-dukun mussrik itu, 
pemagaran yang saya maksudkan adalah menanamkan nilai-nilai 
ketahuidan kepada pasien. Hingga bukan tidak mungkin, selain pasien 
terjaga dari sihir, ia pun bisa meruqyah keluarganya. Tidak jarang pasien 
yang telah diteraphy kemudian malah jadi praktisi! 

Allahuakbar! 

Ini karena si pasien telah merasakan sensasi kesembuhan sendiri yang 
membuatnya yakin akan kehebatan dan pertolongan Allah Azza wa jalla. 

Di akhir buku ini, akan diceritakan kisah seorang penderita kangker darah 
akut di Saudi Arabia yang sembuh dengan ruqyah jarak jauh dan kemudian 
saat ini beliau jadi praktisi yang telah meruqyah banyak warga local di 
Saudi. 


Membangun Benteng Hati 

Jika kita analogikan, benteng adalah sebuah tempat perlindungan 
dari serangan-serangan musuh. Semakin kuat dan kokoh benteng yang 
kita bangun maka jelas kita akan lebih aman berada di dalamnya dan 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



Halaman | 39 

sebaliknya apabila benteng itu lemah maka tidak hayal lagi siapa yang ada 
didalamnya dia akan hancur. 

Bayangkanlah jika antum memiliki rumah megah, namun tidak memakai 
rangka kontruksi beton yang kuat. Maka dapat dipastikan rumah itu akan 
runtuh saat ada guncangan, dan semua isinya hancur lebur 
sebagaimanapun mewah isi dan tatanannya. 

Dalam upaya pencegahan ini yang harus diperhatikan adalah kita tidak 
mungkin meminta perlindungan kepada Allah sementara kita 
membangkang kepada Allah (melakukan dosa). 

Rasulullah saw bersabda; "Ketika kalian keluar rumah bacakan 'Bismillahi 
tawakaltu Hallah, la hawla walaa quwwata i I la billah" maka Allah akan 
menurunkan malaikat untuk melindungimu dan syaitan akan 
menjauhimu". Jadi, syaikh Abdul Rouf ben Halima berkata jika kita keluar 
rumah baca doa perlindungan kepada Allah lalu dijalan memandangi 
wanita/laki-laki malaikat akan meninggalkan kita dan syaitan akan kembali 
kepada kita. Sama halnya ketika wanita mulai memperlihatkan auratnya, 
disana syaitan akan bersama mereka. 

Jadi tolong diperhatikan dan dicatat; bahwasannya yang paling penting 
adalah meninggalkan DOSA terlebih dahulu dan melaksanakan kewajiban 
kita sebelum menuntut hak perlindungan kepada Allah. Saya pernah 
mendengar testimoni ada sensasi kesembuhan yang terjadi setelah 
"taubatannasuha" dan melaksanakan seluruh kewajibannya sebagai 
muslimin-muslimah. 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



Halaman | 40 


Yang berikutnya adalah meninggalkan (bertaubat dari) semua perbuatan 
syirik, musyrik, bid'ah, khurafat (jimat-jimat, meminta karomah kepada 
kuburan dsb) dan jangan lupa menurunkan semua patung, photo & lukisan 
dalam rumah. 


Yang lebih penting dari semuanya adalah meninggalkan (bertaubat dari) 
semua perbuatan syirik, musyrik, bid'ah, khurafat (jimat-jimat, meminta 
karomah kepada kuburan dsb) dan jangan lupa menurunkan semua 
patung, photo & lukisan dalam rumah. 

Untuk membangun benteng ghaib, selain menegapkan 
amalan wajib dan ritual sunnah. Kita harus menghindari 
dosa-dosa besar yang nenghalangi turunya Rahmat Allah 
dalam Prosessi penyembuhan dengan Ruqyah Syar iyyah. 

1 . Syirik (Menyekutukan Allah SWT). 

Tentang hal ini Allah SWT berfirman:"Sesungguhnya Allah tidak akan 
mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain 
dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya". (An Nisaa: 48). 

Dan Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya orang yang mempersekutukan 
(sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya 
surga". (Al Maidah: 72) 

2. Berputus asa dari mendapatkan rahmat Allah SWT. 

Saya teringat perkataan ibnu Qayyim Al Jauziyyah; beliau berkata, bahwa 
"Putus asa itu lebih jelek daripada kematian! Jika kematian hanya 
memisahkan jasad dengan ruh, maka putus asa memisahkan antara ruh 
kita dengan Allah azza wa jalla". 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



Halaman | 41 

Tentang putus asa ini Allah SWT berfirman:"Sesungguhnya tiada berputus 
asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir". (Yusuf: 87). 

3. Merasa aman dari ancaman Allah SWT. 

Tentang hal ini Allah SWT berfirman: "Tiadalah yang merasa aman dari 
azab Allah kecuali orang-orang yang merugi." (Al A'raaf: 99) 

Kenapa hal ini menjadi dosa besar? 

Yang pertama kita meremehkan Allah Subhannahu wa Ta'ala, yang 
berikutnya, dengan merasa aman dari Azab Allah kita akan enggan 
bertaubat dan terus menumpuk dosa. Padahal dengan menjalani 
kehidupan, hakikatnya kita sedang berjalan menuju kematian. 
Naudzubillah.. 

4. Berbuat durhaka kepada kedua orang tua. 

Karena Allah SWT mensifati orang yang berbuat durhaka kepada kedua 
orang tuanya sebagai orang yang jabbaar syaqiy 'orang yang sombong lagi 
celaka'. 

Tentang hal ini Allah SWT berfirman: 

"Dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang 
sombong lagi celaka". (Maryam: 32). 

5. Memakan Harta Riba. 

Tentang hal ini Allah SWT berfirman: 

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) 
penyakit gila". (Al Baqarah: 275) 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



6. Zina. 


Halaman | 42 


Tentang hal ini Allah SWT berfirman:"Barangsiapa yang melakukan 
demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan 
dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam 
azab itu". (Al Furqaan: 68-69). 

Jika hal-hal tersebut dihindari, maka dengan sendirinya akan membentuk 
benteng ghaib yang melindungi kita, setidaknya kita tidak akan bisa 
ditembus penglihatan jin-jin kafir. 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



Halaman | 43 


CHAPTER 3 


A.Tehnik-Tehnik Pengembangan 

OURANIC HEALING 


Tehnik-tehnik Ruqyah yang akan anda pelajari berikut adalah beberapa 
tehnik rahasia yang pernah dilakukan Rasulullah Sholallahu alaiyhi wa 
Sallam yang dikembangkan dalam komunitas Qur'anicHealing asuhan 
ustad Perdana Ahmad. 


1. TEHNIK SENTUHAN [HEALING 
TOUCH] 


Setelah melakukan muqodimah 
Ruqyah, sentuhkan telapak 
tangan ditempat yang sakit 
dengan penuh kasih sayang dan 
mohon kekuatan kepada Allah 
untuk menyirnakan rasa sakitnya. 

Hal ini dilakukan dengan 
berlandaskan sebuah riwayat dari 
dari 'Utsman ibn Abi al-'Ash ats- 

Tsaqafi bahwa ia berkata; 

"Aku telah datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 
mengadukan sebuah penyakit yang hampir saja membinasakanku. Maka 
beliau berkata kepadaku; 'Letakkanlah tanganmu di atas bagian tubuhmu 
yang sakit, lalu bacakanlah: 


__ j , c __ 0 0 J» __ 1 - 51 o J> c 1 o 

jSl^Igj^ILojjJij o-? 5lOUS^cI(x7)5lOI /X_a-U U 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 




Halaman | 44 

"Dengan nama Allah (7kali) aku berlindung kepada Allah dan kodrat-Nya 
dari kejahatan berbagai penyakit, baik penyakit yang sedang menimpaku 
maupun yang akan datang." 

Lakukan sentuhan selama 3 sampai 5 menit, perhatikan reaksi yang terjadi 
sambil membacakan ayat-ayat syifa atau ruqyah yang dihafal. Praktisi 
boleh membaca langsung dari mushaf Al Qur'an atau media lain jika tidak 
menghafalnya. 


Jika titik sakit itu tidak diketahui maka sentuh di ubun-ubun sambil 
membaca surah Hud ayat 58: 




5 * u J * (jl 


1 


Artinya: "Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan 
Tuhanmu. Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan Dia-lah yang 
memegang ubun-ubunnya...". 


Jika terjadi reaksi seperti menangis, meringis kesakitan, bergetar hebat 
atau pasien seperti mual-mual, maka terus bacakan hingga muntah. Atau 
lakukan tepukan didaerah tengkuk atau punggung dan perintahkan jin 
yang mengganggunya untuk keluar dengan mengucapkan; "Ukhruj ya 
Aduwallah" (keluarlah wahai musuh Allah!). 


2. TEHIMIK TEPUKAN 


Tehnik menepuk/memukul ini dilakukan setelah terjadi reaksi, saat 
membacakan ayat-ayat ruqyah. Tujuannya adalah untuk mengusir atau 
menyiksa jin didalam tubuh pasien, hal ini seperti yang telah dicontohkan 
Rasulullah Sholallahu alaiyhi wa Sallam dalam berbagai riwayat. 


50 Tutorial Rugyah Mandiri - Nai 



Halaman | 45 

Misalkan saja dari riwayat Mathar Bin Abdurahman Al-A’naq yang 
mengisahkan tentang seroang anak perempuan gila yang dibawa 
kehadapan Rasulullah Saw dengan keadaan diikat. Kemudian setelah 
wanita itu dilepas ikatannya dan duduk membelakangi Rasulullah Saw 
sesuai perintahnya, beliau memegangi keempat ujung bajunya dari atas 
kebawah dan memukul punggungnya hingga terlihat ketiak beliau putih 
sambil bersabda “Keluarlah engkau wahai musuh Allah! Keluarlah 
engkau wahai musuh Allah! Setelah itu Rasulullah mendoakan dan 
mengusap wajahnya, dan wanita itu sembuh. Al-Haitsami, dalam 
Majma’uz Zawa’id: 9/3, berkata bahwa Hadist ini diriwayatkan imam 
Thabrani. 

Selain di punggung tepukan juga bisa dilakukan di daerah kepala 
(dengan ritme dan tidak terlalu keras), tepukan juga bisa dilakukan di 
daerah tengkuk/pundak dan dada. Ini berdasarkan riwayat lain, saat 
Rasulullah Saw mengobati Ustman Bin Abl Ash ra mengeluhkan bahwa 
dia lupa rakaat shalat. Saat itu Rasulullah saw melakukan 
tepukan/pukulan di daerah dadanya. 

3. TEHNIK TEKANAN. 



karena ada sesuatu yang dirasa 


Tehnik berikutnya adalah dengan 
cara menekan titik pusat sakit 
sambil membacakan ayat-ayat 
Rugyah. 


Hal ini berdasarkan sebuah hadits 
dari Aisyah Ra, saat Rasulullah 
Sholallahu alaiyhi wa Sallam 
mengobati salah satu sahabatnya. 
Bahwasannya "Nabi saw, apabila 
ada seorang yang mengeluh 
sakit pada dirinya atau ada luka, baik 

50 Tutorial Rugyah Mandiri - Nai 


Halaman | 46 

kecil ataupun besar, maka Nabi s.a.w. berdoa dengan menggunakan jari 
tangannya sedemikian". Sufyan bin 'Uyainah yang meriwayatkan hadits 
ini menunjukkan cara menggunakan jari itu, yakni telunjuknya diletakkan 
di bumi lalu diangkat dan di waktu meletakkan itu mengucapkan: 

"Dengan menyebut nama Allah, ini adalah tanah bumi kita, dicampur 
dengan ludah sebagian dari kita, dengannya dapat disembuhkan orang 
sakit diantara kita, dengan izin Tuhan kita." 

FUNGSI APLIKATIF DAN PENGEMBANGAN TEHNIK TEKANAN 

Menyirnakan Penyakit. 

Alhamdulillah berbagai sakit semisal migrain, pegal menahun, 
kolesterol, gula, bahkan pengapuran bisa disembuhkan hanya dengan 
menekannya sambil dibacakan ayat-ayat Ruqyah selama beberapa 
menit hingga hilang. 

Menyiksa Jin. 

Alhamdulillah tehnik ini juga menjadi senjata mutakhir untuk 
menyiksa jin yang bersembunyi di titik-titik tertentu 
(persembunyian/tempat jin tinggal dalam tubuh biasanya ditandai 
dengan sakit dibagian tubuh tertentu). 

Mendeteksi/Menelusuri. 

Alhamdulillah tehnik ini juga berfungsi menelusuri/mencari titik-titik 
tertentu dalam tubuh dimana jin bersembunyi. Salah satu titik-titik 
persembunyian mereka adalah disekitar titik yang telah ditentukan 
ahli bekam (lihat gambar) 


50 Tutorial Rugyah Mandiri - Nai 





• Ubun ubun / Al Yjfukh 

- k*f>4U / Ummu MugNti 

• Dj^v/ HOTfTUh 

- Kopjla BtfUfcjng, / Oomahduwjh*’ 

• l»r*t leher / Al AklnJain 
r PurxA/Alkahd 

• Bawah Punuk 
C-8rt*Lat 

■Ginfcal 

- Pinccan^t / 'Alarwarik 
-Paha 


i» Dada 
l-Utu Kati 

• Tuiartetfa 

- KjrvXrg Kpm«h 

- Bawati K*mt\ 

-AlitlUtUl 

- Bawah tutut 

• AUt Kato/ O/uruI Oadam 

• UnganDatam 

• Atas Siku 

• Atas Tangan 


Penelusuran disekitar Aliran darah. 

Lakukan tekanan sambil membacakan ayat ruqyah di semua aliran 
darah (arteri besar/lihat gambar). Jika pasien merasa sakit, maka 
disanalah letak sumber penyakit atau dimana sihir bekerja 
menyakiti. 



Hal ini berdasarkan 
keumuman hadits dari 
Shafiyyah binti Huyay ra, 
yang meriwayatkan sabda 
Rasullullah saw bahwa 
“Sesungguhnya syaitan 
berpindah pada tubuh anak 
adam melalui jalan 
darahnya”. Hadits ini dinukil 
dari kitab Rududun ‘ala 
Bathil (2/138) 

Tips: Jangan terkecoh saat 


pasien menjerit dan menyuruh menghentikan pijatan karena sakit yang 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 


Halaman | 48 

dirasanya saat ditekan dengan jari, yakinkan bahwa yang sakit itu bukan 
pasien tapi jin nya. Cara meyakinkan pasien sangat mudah, sadarkan dia 
(sadarkan secara total, ajak dia beristighfar dan menghadirkan 
jiwanyajtekan bibir bagian atas dibawah hidungdan suruh tarik nafas 
yakinkan bahwa yang berbicara dengan anda itu dia bukan jin yang ada 
dalam tubuhnya. Dan tekan lagi titik tadi, insya Allah pasien tidak akan 
merasakan sakit. Jadi ia merasakan sakit saat dalam kondisi tidak sadar 
atau setengah sadar. 

Tekanan Sektoral di Sepanjang Tulang Belakang 

Lakukan tekanan di titik sesuai penyakit yang diderita (lihat gambar) 
misal tititk Cl dan C2 (untuk sakit disekitar kepala, mata, sinus, lidah 
dan anggota dimuka dan seterusnya) dengan 2 atau 3 jari tangan 


Cl -kepala , olak dan anggota di muka 
C2-mata, sinus, lidah, 

C3-pipi, g£i, telinga 
C4 hidung, bibir, mulut, tiub Eustachia 
C5-kelenjar leher, farinks, jantung 
C6-otot leher dan bahu, tonsil, jantun 
C7 tiroid, bahu, siku, jantung 
Tl-tangan dan esofagus 
T2-jantung dan arteri koronari 
T3-paru paru, dada, bronkiol, jantung 
14 Pundi hempedu, jantung 
T5-diafragma, hati, jantung 
T6-kantung perut 
17 pankreas, duodenum 
T8 limpa, diafragma 
T9-kelenjar adrenal 
TIO-buah pinggang 
Tll-buah pinggang, ureter 
T12-intestin (usus kecil), tiub Falloppiq 
Ll-kolon, lipatan paha 
L? apendiks, sekum, paha 
13 kelenjar pembiakan, pundi kencing, lutut 
L4-otot pinggang, saraf skiatika, prostat 
L5-lututke kaki 
Sl-punggung 
K1 rektum dan anus 
K2-rektumdan anus 

Saraf organ badan di ruas tulang belakang 

Jika penyakit tidak hafal atau belum diketahui di daerah mana yang sakit, 


sambil membaca ayat ruqyah. 



50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 




Halaman | 49 

maka cukup lakukan tehnik usapan sektoral dengan telapak tangan dari 
atas kebawah atau sebaliknya (dibahas di tehnik berikutnya). 

S Penggabungan Tehnik SEFT untuk Pasien Depresi. Alhamdulillah, 
setelah melakukan percobaan untuk menekan/mengetuk dengan jari 
(baik satu, dua atau 3 jari) sambil membacakan Ayat Ruqyah terjadi 
perubahan yang drastis dalam kesadaran pasien. Saya menggunakan 
titik-titik ini untuk menyadarkan pasien, baik kesurupan, dari rasa sakit 
yang bersifat sihir (merasa sakit luarbiasa saat ditekan didaerah 
tertentu saat ruqyah) ataupun menyadarkan pasien dari depresi. 

Alhamdulillah, setelah melalui 
experimental, penekanan dititik ini 
juga menyembuhkan kelainan 
homosex, lesbian dan phobia 
binatang dan penyucian jiwa dari 
masalalu. Hal ini bergantung pada 
kemampuan teraphist dalam 
mengolah kata untuk 
menyemangati atau mengajak 
pasien kembali pada fitrah. 

Alhamdulillah, titik ini juga 
merupakan tempat persembunyian 
jin-jin mahabbah (sihir mahabbah, 
perceraian atau berbagai bentuk jin 
yang melancarkan misi mengubah 
kesadaran pasien dari benci ke cinta dan sebaliknya) atau jin-jin yang 
mencintai manusia. 

4. TEHNIK USAPAN 




50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



H a I a m a n | 50 

Dari Aisyah ra berkata : "Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah 
peniup untuk dirinya dalam keadaan sakit menjelang wafatnya dengan 
bacaan Al Mu'awwidzat. Maka ketika beliau kritis, akulah yang meniupkan 
bacaan itu dan aku usapkan kedua tangannya ke tubuhnya karena 
keberkahan tangannya." (HR. Bukhari, Muslim). 

FUNGSI APLIKATIF TEHNIK USAPAN 

Menyirnakan sakit sihir dipermukaan. 

Tehnik ini sangat ampuh untuk menghilangkan sakit di tubuh karena 
sihir semisal gatal, ngilu, sakit seperti ditusuk, kesemutan, pegal, 
panas, dingin, dll. 

Caranya, bacakan ayat ruqyah (semisal surah Al Mukminun ayat 15 
atau 3Qul) ditelapak tangan dan tiupkan lalu usapkan didaerah yang 
sakit dengan berniat untuk menyapu/mengobati/membuang penyakit 
dari tubuh. 

Menghilangkan Penyakit Dalam (fisik dan psikis) 

S Tehnik usapan bisa dilakukan menyembuhkan/healing didaerah 

kepala, dada, semisal sesak, gelisah, ragu, was-was, syahwat berlebih, 
marah, dendam atau bahkan sampai penyakit gila. 

Hal ini seperti sebuah riwayat dari Ibnu Abbas ra bahwa ada seorang 
wanita datang membawa anaknya pada Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wa sallam dan berkata "Wahai rasul, ia terkena penyakir gila" . 
Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memantrainya 
(meruqyah) dan mengusap dadanya, lalu anak itu muntah dan keluar 
dari mulutnya seperti binatang kecil lalu bergerak. 


50 Tutorial Rugyah Mandiri - Nai 




Halaman | 51 

Usapan Sektoran 
untuk teraphy Penyembuhan 
Syaraf Tulang Belakang. 

Syaraf belakang merupakan 
salah satu pusat berbagai 
penyakit. Usapan sektoran 
ditulang belakang ini 
dilakukan jika penyakit atau 
titik sakit tidak diketahui, jika 
ada nyeri dititik tertentu dan 
bisa dipelajari maka lebih baik 
lakukan dititik tertentu. 
Lakukan usapan sambil membacakan Ayat-Ayat Ruqyah. Caranya 
bacakan ayat ruqyah dan usapkan (dorong) dari bawah keatas untuk 
membuang penyakit melalui mulut (muntahan), biasanya pasien 
muntah. Untuk detoksifikasi, direkomendasikan untuk membaca surah 
Al Falaq. 

6. TEHNIK TIUPAN 




Tehnik penyembuhan dengan 
meniup ini seringkali dilakukan 
oleh Rasulullah Saw untuk 
mengobati, baik dengan 
meludah atau sekedar 
meniupnya. 

Caranya adalah dengan 
membacakan ayat ruqyah 
kemudian meniupkannya ke 
object atau titik sakit dengan 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 







Halaman | 52 

niat membakar, menyembuhkan atau menghancurkan sihirnya. 

FUNGSI APLIKATIF TEHNIK TIUPAN 

1. Menghembuskan nafas / hawa ditempat yang sakit 

Dari j a b i r bin Abdullah, ia berkata: "Kami pernah keluar bersama 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam perang Dzatur Riqa'. Ada 
wanita membawa anaknya yang dikuasai syaithan, maka Rasullullah 
shallallahu 'alaihi wa sallam berkata "Dekatkanlah anak itu padaku”. 
Kemudian Rasulullah saw membuka mulutnya dan meludah kedalam 
mulut anak itu seraya berkata "pergilah musuh Allah". 

2. Menghembuskan nafas di media air 

Ali bin Abi Thalib berkata: "Seekor kalajengking telah menyengat 
Rasulullah di saat beliau shalat. Ketika selesai shalat, beliau berkata, 
"Semoga Allah melaknat kalajengking, yang tidak membiarkan orang yang 
lagi shalat atau lainnya. Lalu beliau mengambil air yang dicampur dengan 
garam. Kemudian diusapkan ke bagian yang sakit sambil membaca surat 
al-Kafirun, surat al-Falaq dan surat an-Nas." (HR. Ath-Thabrani dan 
dishahihkan oleh Syekh al-Albani hadits no 

B. REFERENSI AYAT-AYAT RUOYAH 
APLIKATIF 


Ayat-Ayat Ruqyah Standard 

Ayat-ayat ruqyah standar adalah ayat-ayat ruqyah yang dibacakan oleh 
Rasulullah Sholallahu alaiyhi wa Sallam dalam meruqyah, ayat ini 
dibacakan peruqyah dalam setiap ruqyah untuk semua jenis penyakit. 
Ayat-ayat tersebut berasal dari sebuah hadits yang diriwayatkan oleh 
Imam Ibn Majjah dalam Sunannya (2/1175), dari Abdurahman bin Abu 


50 Tutorial Rugyah Mandiri - Nai 




Halaman | 53 

Laila. Ayat-ayat tersebut adalah; Al Fatihah, Al Baqarah 1-4, 163-164, 255, 

284- 286, Ali Imran 18, Al A'raaf 54-56, Al Mukminun 116-118, Al Jin 3, Ash 
Shafaat 1-10, Al Hasyr 22-24, Al Ikhlas, Al Falaq dan An Nass. 

Ayat-ayat Ruqyah tersebut dilengkapi oleh para ulama yang berkompeten 
dalam ruqyah sbb: Surah Al-fatihah, Al Baqarah: 1-5, 102-103, 163-164, 

285- 286. Al-lmran 18-19, Al-A'raaf 54-56, 117-122, Yunus 81-82, Taha 69, 
Al-Mukminin 115-118, As-Shaffat 1-10, Al-Ahqaf 29-32, Ar-Rahman 33- 
36, Al-Hasyr 21-24, Al-Jin 1-9, Al-lkhlas, Al Falaq dan An-Nas. 

Untuk melakukan teraphy ruqyah, setelah melakukan muqodimah Ruqyah, 
maka bacakan ayat-ayat diatas dengan khusyuk sambil memperhatikan 
reaksi yang terjadi, jika terjadi reaksi berupa getaran, kedutan keras, 
pasien nangis maka terus lanjutkan. Jika pasien mulai bereaksi keras atau 
kasar, semisal memarahi peruqyah atau seakan mau memukul, atau 
melihat dengan mata yang berani maka hal berikutnya adalah 
mengendalikannya. 

Jangan panik, sekeras apapun reaksinya, meskipun ia bertingkah seperti 
harimau yang menggaum atau ular yang meleok-leok. Mendekatlah dan 
pegang ubun-ubunya lalu bacakan surat-surat Al Qur'an sebagai 
peringatan kepada dia misalnya saja dengan berkata; 

"Ya., mahsyarol jin. Dengarkan, takutlah kalian kepada Allah. Kalian 
diciptakan dari nyalaan api bukan untuk mengganggu manusia, tapi untuk 
beribadah kepada Allah! Segeralah bertaubat dan keluarlah dari tubuh 
ini". Biasanya mereka tidak akan keluar begitu saja. 

Jika melihat kondisi ini, lanjutkan bacaan ayat ruqyah standarttadi hingga 
selesai. Biarkan dia teriak-teriak sekerasnya, bahkan bacakan diayat-ayat 
tertentu dimana teriakan dia semakin mengeras. Terus bacakan hingga dia 
meminta ampun. 


50 Tutorial Rugyah Mandiri - Nai 



Halaman | 54 

Jika dia berbicara melalui bibir pasien, maka ajaklah bicara sewajarnya. 
Ajak dia untuk bertaubat, jika dia melawan dengan kekerasan seperti 
melukai pasien atau melukai kita maka ancam dia dengan ayat yang lebih 
keras lagi semacam ayat Al Hasyr atau an An Faaal 17, disertai pukulan. 

LAMPIRAN 

AYAT-AYAT RUOYAH 

Al Fatihah 1-7 


0 


4JJ JlUJI v j 4&T 


icJb __ Xju _J_lbl (c Tj: ^ • j j;jJI kbUlCa fc 73, 

9 "2 ^ -5^ '' 9 f ^ ^ ^ s s 9 " , ' e ' ^ s rs 

A J I ^ ^ I ^ t ^ » ‘1 1 ^Jjl ( /y3) I 1 b JJdl 


Cf5 OiJUiJ I Slj 


Al Baqarah 1-5 


(^.jjl ;f|| ^ iLJl I V tb-4^i==5Jl d-U’i ^j^Jl 

■'t f 7' ' -ff, , s _ - .? . j' , > o , C m «r .-j’ -- ’'77 

Jjj I br. 0 'J Cp 0 j^-~) jv^sx3jj LcVj 3 jiyaJ I b 

pP d-LlJjl (jfj) O^-ilbJ d-lbj ^ Jjjl Lsj dlJl 

9 ^= £ 

^ . 9 9 9 * s ' 

0 I p-A kiljlJjlj 

Al Baqarah 102 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



Halaman I 55 


JLwu j e Loj ^liJu j|JlP U 1 ^ -i- 1 1 I La I lj 


jJjLIj (j^i==iJi®Jl tJjjl Loj 




S^-9 4XX3 f -ji>- LoJ I V J-&J (Jw- JL»- 1 Q LoJl*j L-« J '— J 3 _/-« J C->J 


^4j L^aj j^Jfc Laj jj-oJ I ^4 j j j3 La Lo_£X_a (_) j^JlsCLJ 

_ , , ZL , . , , < E. ^ ^ ^ ,r 

I j-LJlP JJLIj ^-gJI-fl XJ Vj jt-AjryilJ La ^j*aUxjJ 4jb I (J i L) ^ I Jj>- 1 ^-^a 


^4j La ^ j ^vJwJ ^ jJlU- ^ . ^ a 5>Vi ^ La 


j j-oJl*j "l jj !_i= 


Al Baqarah 163-164 


S&- 4 O) S@ Cr^-p / ' >* ^j ^ ^j 
Lo_) j^~i\ ,_j (_£ ji- (jdT dilfljTj jl^Jlj ,jIjT i-Jxil~>-Tj 


LjZ^a JL*J I 4j 1>U a La ^-^a aL«_jjT J^j-a 4i)l tJjjl La J ^alLlT ^-fl.'—) 

aL*-alJI ^_yo i ^L>c-JlJlj I i^Jjjyvajj 4 jI .2 ^— =■ ^-^a LpS Ojj 

, -f , , 'J ,- f - J 

SjSj) 


Al Baqarah 255 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



Halaman I 56 


» f*.* f' s % i' V! i- 


C^'jibbJ! La jA J ^*jj 4_b* Jfiji>-lj V l jrJ\ j_& S/J 4llJ S/ 4i)l 

^ r_ s' £- s 

V* ^ -9S S 9'*S ’ ^ ^ 9 ' 'S s , ' ' C ’<-» ^ 

Jbl ^ • j u La jd*J ^4ji]_j S/J Ji '^S' L^bJI ^ajSH Laj 

4 £L 4 }=e. 

J J s ^ —'s* 'S S S S * 9 ^ 9 ' s' S 

As^sm^ £ Liu L^J ^ j <i-4_^J_P ^^4 £ 1-4^ 

r ^ 

_j J» 9 9^ 9 9 *s ' t ^ s s ^ 

gSji J>JaaJI Jj*Jl jjfcj U-gJa-if- S/j (>jS/lj C^'ji-^jJI 

Al Baqarah 285-286 


<9, 9 TL 


4A)Ij ^-4 \ $. ^JS"* 1^ ^4jj 4^*J I ^J^jl Gc-J ^ ^*j-4 1 £ 

)=& T ' 

^ ^ ^ P ^ , > 9 S 9 9 s s' ^ -y s ^ ' 9 ‘ — 9 9 

G»*J^ 1^ Lx^-Xw^w I^J (^r 4 ^ ^ * y ^. ^ p-^Gww^j -4^5^ 

^ S ' s S 9 ^ 9 -s 9"& ^ 9 ^s^ 9 ^ jl ,, ' , -‘ 7 ^ . 9 ^ ^ s s s' 9 ^ 

1 _« LgJ LgjLlj S/J ULaj 4 jj| ejilSo S/ CS- ^ ■< ■ / 1 4 1 -1 Jj LLj bbl 
S t J LLj L) Ijaj- i j[ L-wvwi (J J b' Jj£>- I JJ S/ Lj J Oa^Lj^T La l^lLpJ C^LaaS' 

s s’ * s * s T ~ s *s S', f * , s ? , _ 

La L-La^>aJ S/ J LL»J bbd ^j^-a ^ - j f. AJ 1 j 4 jLb->- LftS' 1 j-^l b-bp 

^ J 'O' ' £ b_ -S S' n s! S' J ^ S' S S S s' 

^JS' lj jsy^li 1-3 LwbJ yA Cjo I GJ ^ GlP t^JlP 1 ^ ^ 4 j GJ 43 U;? Sf 


Al Imran 18-19 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



kl ! SI ikkUL iLli ^kJ! aSkiLJT) > Sfl iJI SI /aji 2)1 a^ 
t_ai£>-l Loj aul a_^c- . 3^ ^ .ajl o! (J 55 Jj^kU j-* SI J 

^iSj (j_r°j J» g 1 1 ; LJu ^Jl*J I j*-A ^ k- U a_*j S I i_k 5 U ! I jjj I ^ • ^ .al I 


Halaman | 57 
f 


(jjj) caLlJ-l £^u, ^ *• j li aJjT 


Al 'Araaf 54-56 

^ s ** s * -$ t 9 ^ s s * ' 'l s . ^ J*£S ^ .* 

kjkll jk ak, < 3 ^ <_£UJI k)! - ^al 

s ^ s } s * i ** s s ' 9 ^ ^ f s } s s 4 *e sr> 9 ^ ^9* 

<zS j £^~. wo ^js>cjJ\j jJaJLUj J\j liaia>- »a - lUj jt^LIl J-JI ^giJu 

tpjk 2 ^ jk'Sj I j-ckl (f?j) (j^sk*jT Oj alil SljlS ^ SI 

t ^ J j! ^ _ . ^9 Jl 9 ** } * ' ^ 9 "* 

a_*j ^ | Ija^ij Sj (c'”j: ^ • y ^JCsua J 1 C-k-" _>ajl ak>-j 

3 S y a 3 — j j3 ali! c-~kj (_) I L*-Ukj Liji>- o j^olj L^al^sl 

Al 'Araaf 117-122 

9 9 kg- 

s K."*, s t'"*' ; ^ ^ 9 t- 9 t- ~ , ; •-' — 9 ^ 9 t 

(^gj) £)j^3 Lj Lj <, £-fl_ij I i ls — LJ L^a_P ^J I £) I (j ! Lwk>- j I J ^ 

Qljjii^> ! jlLajlj kU liati ! jllii (J2j5 Ijj ^ U JJ^hj ^i-l ^3^ 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



O" 


Halaman I 58 


s * s ' s’ 9 '’ s S s o > ' s ' s s , ^ ’**’ 

t gM yA iw^J " ' iri )} ^J^aL^J I t. .J ^.J LLa I £ I LS " ' ^ ^*~ ’ ' “ ©^^c-a**J 1 ^ ^2-J 1^ 

". * ' ' 

f(g) JJ>*J 

Yunus 81-82 

jj 

^tL^aj V Li)l <jJ i«*)U! . ... «0J| q| I 4j ^>sJj>- La ^a ja J 13 °ljjjJ I LoJlS 

^ J! ^ Jl 9 ** y «"' ' s s. 'S s’ 9 '* '’i* s 9 t’ 9 ' ' ' 

tyt. 0 'jS=> jJj I 4i)! (C/Oi ^.-L^jLaJ I 

Toha 69 

is& ^ _, ^ 

^JlAj Vj jS^lu JLS” I LoJ j I La l^JjJaJj (aiix_a®_) La JjJ i J 


A > ’ ^ ji 


EQfil (J 1 


■ j?- 


LUI 


Al Mukminun 115-118 


LlJLs (f n» )) Lajp _>4J j_iL jL-lj (_jLs ij/? ^Is ji L! -lsJj 

I ^Olllj Ulfl3 ffjnji (jJ j aaJbl "VI "ijJjStLuT 4^==5^lL<JJ 

s ' & r> y' S s 9 ' 'isS s i 9- y ' ^ -, ^ s ^ >1 } s '. s 

VI ^i-U o] Ejjp '^JlJxZ3 I ^a IkL>- V-9 5-JL>- jjJj lLU J JLP I J_L& 

Cgl &J*3 V j Lpi 

As Soffat 1-10 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



«■' * S ' ' f ^ ,, ^ J, £ JU> '' 

'j i — i - 'jj L*4sju LoJ ^j^lj o'jiaJJI Oj (fjji jJ 

i , I L*o jJ I £ I Lxj^ 

J 1 » i' _ji Ji s * ^ ^ S 9 £ ^ f ^ ^ ^ «f ^ % 'SI y y ^ 

j»-®j • l-P cr? oy-^i J-^-VI *^-*Jl (J l Oj-*-*— 

(jjj) c3~S la .>4jt_oli a o Ja]j-I < aU^- *^l (^ ifljl j_P 


Al Ahqaaf 29-32 

Ij^J LB 0Ju>y2^- Lc-l3 (^) 1 1 ^jLi I ♦ j ^>sJ 1 | ! ^A/V 5 ^ jj 

y 9 y ^ -y y -' yO ^-' fi ' ' » * * 4" ° } £ 

LjA-^Cw^w lj | GwO ^J2_!_J I^J 1-3 ( cjA )) '^*~ A ,a ^3 I ^ ^yO-3 LcJ^ Ij.*,./? J I 

i j» 

*'''' & y s ^ y y y ^ y y ^ & y JL y S ' *2 y ^ y ^ ^ y 

Jj 3 Jl 4 j-P> CM L*J Uj^a^ ^-*-J J-Z Jjjl Lj-^= 

bU ^ y 9 ^ o ji 'S ^ y 0 J ^ ~~ y ' y y } ' 

Cr? ('^ == ^ 3f*^ ^ 'j^?'J ^1 e^J- 5 ^3^ @5 ckJ 5 

•5 y y y ' y ’ jj ^ £ y J J jj ji 

y*?-*-*-*. („rJ 5 ^ < -r^ r ^ cy3 C§J : ) y^Jj <-j\lxs> ^ya ^Jjji 

j! r ^ , 

ji ^ ^ ^ o e ~ , e _ jj jj^ ' 9 '' ^ v 

@ 1 ^ J ^ J -^-M- 1 }' ^J 1 Cr? ^ J~Jj J 


Ar Rahman 33-36 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 





U5oj & ^ \ t (_£ L--3 0 1 l_/v° * * J ° -J ^ tlr 4 '■^ ^ 



4JJI ^ 


Al Hasyr 21-24 

, ^ -5 ^ ^ ^ ' ' ) / ,, _g ^r,t^ y / './ s ^ ^ ^ ^ f •'' 

4^wiu3>- ^^4 lp wLyO ^ 4 j 4JL) \j^ ^L>- ^_P 0 1 s- j £ -J 1 I ^Ll_A liJ^p I ^J 

4jJl jjl 4jjl jJb (f^j j o^SCjLlj JLglaJ ^LlLJ t^jvaj ( JjjL4*yi - "OlIjj 

„ ✓ W-o -* s * } 'V y' * * ■* , "* *e 

V » ^ JJI <U)! ^Jk (fSj jL^jJ! t ^Li fc ^J! Jjk oJLl^JIj (*_^jJl Jdu 

iiPJT jj^Ji 


i JUi > ’J] 

: "' r ^jUT JAui ^jIIjT ioT > •$} 4J1 

' r> '* ^ ^ ^ n jl ‘SJ’ ^ "& ** 

£_£j CJ i (J^ll>cJ I 4JJ I ^Jb f^f^j ^ • j ) f) < - ^ fCLA Lc-P 4JJ I 


£. 

, * * 




^g ^ TL ' 

jJkj Lo j4_! I aLo_^j*^[| 4 ] j I 


©J^-Tj^i 


Al Jin 1-9 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



Halaman I 61 


i * 


0 b j IjJlii ^i-\ {j* >f jSL> <ol £}j [j-J\ J5 

^ ^ - l ^ 

j~x>- ^l*j ;<o!j fci3i Ijl^-I liC^j cJ^Ci ^4 j l_L«l±s JLijJl ^J! 

<U)I Jp b^-i^ Jj-fl-J ^ • j 5 j4jlj f®) IjJj ‘ i ~~->^—^ jL^-I Lo LCj 
j4jIj fr'”3i CCS d)l Jp J jJsj ^ (jl bdJi blj (cjj) 1 U U A. 

'tf'^ ^ /■ 9 s' v' 3 "* s X» s ^ 9 s '*'* ^ 99 s s' 

f* 4 'i Sjjl drc' Cr? g-°^' <S? J^J 0 ^ 

S S ■* s ' ~ s s ^ ' s ' 4 £ fs^ 9’$'* s ss ^ ^ ^ s' s C- 0 ^ 

Lgi j <^c> £. U-^J I Lj \ ^ f^y^j) I *Xo - 1 4JJ I tJls^x-*J> ^J £) I US I ^.CL? 

s' 9 ^ ^ ^ 9 9^^ ^ ^ d ^ ^ ^ ^ s ^ 5 s 9 

LS blj ^P3) Lc^-wu^ I fc-Lj wL^*; 

£ s S’ ^ 9 ' -y ' S 'f?'* s S 

^^3) ^ i-J L^*w« .? aJ t—L^" ^) I 

Al Ikhlas 


,4j jSb pj 0 hjj jUj c)j p (jg| i^jT JjjT 0 J^-l JjjT 3jk J5 


0 l> 



Al Falaq 


J» « £ * 


(3^?^ y* 3?j C» 3^(3^” Cr? C|5 <3-^-^ s^j-! ^pI (J 5 



I S 1 bLui 1^ 


Cr? J 



^ ^ o y -& j>J I ^ , - w 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - A/a/ 



An Naas 


Halaman | 62 


J~“ <yi 




^ll)! jJL 



o? Q 


'S'**} 9 . ^ ' , -= 

J LJI | l£AJ1 (C?J; 


t_T“ " L? 4L>J ^ 


Ayat-Ayat Azab 


Ayat-ayat azab adalah semua ayat dalam Al Qur'an yang berkisah 
tentang azab Allah. Dibacakan dengan niat atau tujuan menyiksa, 
membakar, menghancurkan , membunuh jin ingkar dalam tubuh pasien. 

• Surat An Nisa' : 56 






La 1 -i-J*. ) I j_*J ! ^ • \ |a3j I 15^ I^j^p 1_«— ^v>- s- 


Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, 
kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam naar. Setiap kali kulit mereka 
hangus. Kami kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka 
merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana." (QS. An Nisa' [4]: 56) 

• Al-Ankabuut 57 


LlJ| ^ 



50 Tutorial Rugyah Mandiri - Nai 



Halaman | 63 


Artinya : “Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian 
hanyalah kepada Kami kamu dikembalikan". 

Ayat lainnya adalah: Al-Baqarah (ayat 206 ), An-Nisa' (ayat 166-169 ), Al-Maidah (ayat 
33-37), Al-Anfal (ayat 9-14), Al-Hijr (ayat 16-18), Al-lsra' (ayat 110-111), Al-Anbiya' (ayat 
70), As-Saffat (ayat 1-10), Ad-Dukhan (ayat 43-50), Al-Jathiya (ayat 7-11), Al-Ahqaf (ayat 
29-34), Ar-Rahman (ayat 32-44), Al-Haqqah (ayat 25-37), Al-Buruj (ayat 1-22), Al-A'la (ayat 
1-19), Az-Zalzalah (ayat 1-8), An-Nasr (ayat 1-3). 


Ayat Untuk Pembatal sihir adalah semua ayat dalam al Qur'an yang 
bercerita tentang sihir dengan tujuan untuk melepas dan menawarkan 
kekuatan sihir. 

• Surat Yunus : 81 -82 


Artinya: "Maka setelah mereka lemparkan , Musa berkata kepada 
mereka : "Apa yang kamu lakukan itu adalah sihir, sesungguhnya Allah 
akan menampakkan ketidakbenarannya". Sesungguhnya Allah tidak 
akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-orang yang 
membuat kerusakan. Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan 
ketetapan-Nya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak 
menyukai(nya)." (QS. Yunus [10]: 81-82) 


Ayat Pembatal Sihir 




50 Tutorial Rugyah Mandiri - Nai 



Halaman | 64 


Ayat lainnya adalah : Surat Al A'raf : 117-122, Surat Thaha : 69-70, Al-Furqan 
(ayat 32 ), Anbiya' (ayat 70 ), An-Nur (ayat 39 ), Al-lsra' (ayat 81 ), Fussilat ayat 42 ), 
Fatir ayat 10 ), Anbiya' (ayat 18 ), Al-A'raf (ayat 18 ), Kahfi (: ayat 98 ), Taha (ayat 69) 


Ayat syifa adalah ayat yang dibacakan dengan tujuan untuk 
penyembuhan penyakit yang bersifat medis, atau meringankan 
penyakit. 

• Surat Al Isra' ayat 82 : 


Artinya:''Dan kami turunkan Al Qur'an yang dia itu sebagai obat dan 
rahmat bagi orang-orang yang beriman." 

• At Taubah 14-15 


Artinya: "Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka 
dengan (perantaraan) tangan-tanganmu dan Allah akan menghinakan 
mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati 
orang-orang yang beriman". 

• Yunus 57 


Ayat-Ayat Syifa. 






50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



Halaman I 65 


Jj ^ (3 UJ ^\Jj (^r 4 


^ 0 ji H 2^° ^ # ; j> •* i i, 

Aj^j J (_£j J5>j j J J, 1/2 II 


Artinya: 

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran 
dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) 
dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang 
beriman". 

• Ash Syuraa 80 


• ^ „ > < 

J4- 3 




Artinya: "dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku" 

• Ayat lainnya : An-Nahl ( surah 16 : ayat 67-69) 

Ayat-Ayat Khusus 

Ayat-ayat berikut ini bukan peng-klasifikasian atau pengkhususkan 
apalagi membuat syariat baru. Ayat-ayat berikut ini berupa pencatatan 
beberapa ayat yang berkaitan dengan tehnis ruqyah untuk jenis penyakit 
tertentu. 

1. Ayat Untuk Menyembelih (ayat yang dibacakan sebelum 
menyembelih atau meniatkan untuk membunuh jin). 

• Al-anfaal ayat 17 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 




Halaman I 66 







Artinya : "Maka (yang sebenarnya) bukan kamu yang membunuh 
mereka, akan tetapi Aliahlah yang membunuh mereka, dan bukan 
kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah-lah yang 
melempar". 


2. Ayat Untuk Penghancur (membuka shied, menghancurkan kekuatan 
penyakit) 

• Al-Hasyr 21 



\c-A's>1a (_5^" Ojytll Ijjfc Ujjl 


&\ 


Artinya : "Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran Ini kepada sebuah 
gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah 
disebabkan ketakutannya kepada Allah". 


Ayat lainnya:AI-waqiyah 56, fathir ayat 10, kahfi 98. 

3. Ayat Untuk Penarik (penyakit, kotoran dan benda sihir, jin dll) 

• Almu'minuun 115: 




50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



Halaman | 67 

Artinya: "Maka apakah kamu mengira, bahwa Sesungguhnya kami 
menciptakan kamu secara main-main(saja), dan bahwa kamu tidak 
akan dikembalikan kepada Kami?". 


• Al-Baqarah 148: 

^ ^ Jlp &! 01 11^ ftl 


Artinya : "Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia 
menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) 
kebaikan, di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan 
kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas 
segala sesuatu". 


4. Ayat Untuk Pendinding (Membentengi lokasi yang sudah 
disembuhkan, melindungi tubuh dll) 

• Surat Yasin ayat 9 


p-6- 9 f-* 1 —- 




m 


UlO 


OH 0 r? 





Artinya : "Dan Kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang 
mereka dinding (pula), dan Kami tutup (mata) mereka sehingga mereka 
tidak dapat melihat". 

Ayat lainnya :AI-isra' 45, Al Kahfi 94-95, al Mu'minuun 100, al Furqaan 53, Fushilat 
5, al Hadid 13 

50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



Halaman | 68 


5. Ayat Penakluk. 

• An-Naml ayat 30-31 


aUI jt-Lo Aj\^j 



i jytAZ^ LS^ 


Artinya : "Sesungguhnya surat itu, dari Sulaiman dan Sesungguhnya 
(isi)nya: "Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha 
Penyayang. Bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong 
terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang 
berserah diri". 


6. Ayat Untuk Pukulan (digunakan ketika menepuk/memukul tubuh 
pasien) 

• Al-Nahl 126 : 



aj U Jic Jij 




& 0 S' 


Artinya : "Dan jika kamu memberikan balasan, Maka balaslah dengan 
balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu". 


• Al-Anfaal 50. 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



Halaman | 69 



£ o > f 

iljl 1 


h-LP^j j^. J © 


Artinya : Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa 
orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka 
(dan berkata): "Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar" 


Doa-Doa Rasulullah 


1. Do'a meminta pertolongan dan kekuatan. 







Artinya: "Cukuplah Allah bagi kami dan dia sebaik-baik pemimpin, 
sebaik-baik pelindung, sebaik penolong." 






Artinya: "Dengan nama Allah Yang karena bersama nama-Nya tidak 
ada sesuatu apapun dilangit atau di bumi mampu mendatangkan 
bahaya, dan Dialah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." 




T* C/t 


U lll! &\ o 


i 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



Halaman | 70 

Artinya: "Kami berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang 

sempurna dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan". 


2. Doa Syifa (untuk penyakit fisik, psikis, gangguan jin dan sihir) 


<1)! ( 4^Ji j, a jS\ L>j i2zS\ '&\ 

Artinya: "Kami memohon kepada Allah yang Maha Agung, Pemilik 
singgasana yang agung, semoga Dia menyembuhkan kamu sekalian." 

x _ 0 ^ ^ 

5i . / o; o jj f t 0 ® £ 





'y^.LL ijj 


Artinya: "Ya Allah, hilangkan penyakit ini, wahai Penguasa seluruh 
manusia, sembuhkanlah! Engkaulah yang menyembuhkan, tidak ada 
kesembuhan kecuali kesembuhan dari-Mu, sembuhkanlah dengan 
kesembuhan sempurna tanpa meninggalkan rasa sakit." 




0 t 

Ji 




o $ ' 




.< 0)1 







% 

J 



S* 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



Halaman | 71 

Artinya: "Dengan nama Allah, dengan Nama Allah, dengan nama Allah, 
kami berlindung dengan keperkasaan Allah dan kekuasaan-Nya dari 
kejahatan yang kau hadapi dan kami hindari". 

3. Doa Penyiksa 

Allahumma Inna Naj'aluka Fi Nuhurihim, Wa Na'udzubika min 
Syururihim 

"Ya Allah, sesungguhnya aku menjadikan Engkau di leher mereka (agar 
kekuatan mereka tidak berdaya) dan aku berlindung dari keburukan 
mereka.". 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



CHAPTER 4 


Halaman | 72 


50 Tutorial 

RUOYAH MANDIRI 

Alhamdulillah, segala puji hanya miliknya yang telah menjadikan Islam ini 
mudah dan indah. Berikut ini adalah 50 tehnik Ruqyah Mandiri yang anda 
cari selama ini, dimana anda bisa memilih sesuai selera dan kemampuan 
sendiri dan dilakukan di rumah anda sendiri. Ditempat-tempat sujud anda, 
atau di muka bumi dimana musuh Allah menganiyaya anda. Boleh dipilih 
salah satu, atau dengan menggabungkan berbagai tehnik yang anda 
mampu dalam satu waktu. Boleh dilakukan setiap selesai shalat, setiap 
hari atau kapan saja anda mampu bersungguh-sungguh untuk menggapai 
kesembuhan. ALLAHUAKBAR! 


Dalil Ruqyah Mandiri 

Nabi Muhammad ®meruqyah dirinya sendiri tatkala mau tidur dengan 
membaca surah Al-lkhlas, Al-Falaq dan An-Naas lalu beliau tiupkan pada 
kedua telapak tangannya, kemudian usapkan ke seluruh tubuh terjangkau 
oleh kedua tangannya". (HR. Al-Bukhari) 

Uthman Bin Abil 'Ash r. a. menemui Rasulullah Smengadukan rasa sakit 
pada tubuhnya yang dia rasakan semenjak masuk Islam, kemudian 
Rasulullah SAW berkata, "Letakkan tanganmu pada tempat yang terasa 
sakit, kemudian bacalah; "Bismillahi" (dengan menyebut nama Allah) tiga 
kali, dan bacalah; "A'uzu billahi wa qudrotihi min syarri ma ajidu wa 
uhadziru" (aku berlindung dengan Allah dan dengan qudrat-Nya dari 
kejahatan yang aku dapati dan yang aku hindari) tujuh kali." (HR. Muslim) 

Muqodimah Ruqyah Mandiri 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 





H a I a m a ri | 73 

Muqodimah ruqyah ini akan anda lakukan sebelum memulai meruqyah 
diri anda sendiri. Tentu saja, kita harus mmpersiapkan tempat, ruhani dan 
jasmani kita serta memperhatikan adab-adab dalam berdo'a atau adab 
bagaimana saat kita meminta kepada Allah. Semua benda-benda yang 
mengandung kesyirikan harus dimusnahkan terlebih dahulu. 

Berikut ini adalah tatacara untuk memulai Ruqyah Mandiri (jika kondisi 
darurat, maka cukup lakukan point 3 saja): 

1. Berwudhu untuk mensucikan jasmanikita, untuk lebih sempurna 
mandilah agar hati sejuk dan lembut. 

2. Shalat Mutlak (Baik 2 atau 4 rakaat) untuk memohon pertolongan 
kepada Allah) baik di sujud terakhir atau selepas shalat. 

3. Mengucapkan Ta'awudz, Basmallah, Beristighfar dan Shalawat Nabi. 

-Taawudz bisa dengan membaca salah satu lafal berikut; 
"Audzubillahiminassayitoonirrajiim", atau "Audzubikalimatillahi tammati 
tammati minkulli syariima kholak" atau 'Audzubillahikalimatillahit tammati 
tammah, mingkulli sayyitoni wahammah, wamingkulli 'ainu lammah" atau 
'"Audzubillahisami'il aliimi minassayitooniraajiim" 

- Basmallah, memulai do'a dengan menyebut Asma-Nya yang maha 
Agung. 

- Istighfar, bisa membaca; "Astaghfirullahal adziim, alladi laa ilaha illa 
huwal hayyul qayyum waatubu i I a i h " atau "Laa ilaaha illa anta, subhanaka 
inni kungtum minadzalimiin". Atau bisa diganti dengan shalat taubat, jika 
belum pernah bertaubat dari kesyirikan. 

- Shalawat, lakukan seperti biasa; semisal, "Allahuma shalli ala 
Muhammad wa ala ali Muhammad" 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



Halaman | 74 

4. Memohon kekuatan kepada Allah, bisa dilakukan dengan membaca 
salah satu do'a sebagai berikut: 

- La Hawla walaa Quwwata lila Billahil aliyhil Adziim. 

- Hasbunallah wanikmal wakiil nikmal maula wanikman nasiir. 

- Bismilahiladi layadhuru maasmihi sayiung fil ardhi wala fissama wahua 
samiun aliim. 

5. Mulailah melakukan ruqyah mandiri. 

Tutorial Ruqyah Universal 

Reaksi Instant Habattusauda 


Ruqyah untuk Batuk Menahun, Kangker Payudara, Tumor, Eksim Akut, 
Pegal Menahun, Migrain, Struk Ringan, Maagh Menahun, Rahim, 
Pendarahan/Haid Sakit dan Tidak Teratur, Impotensi, Sinuitis/Flu 
Menahun, Sesak Nafas, Asma, Paru Basah, Sakit Bekas Operasi Menahun, 
Bekas Jatuh Menahun, Menghancurkan Buhul, Menyiksa Jin, Meracun Jin, 
Meretas Kemandulan, Testing Sihir atau Medis dll. Caranya mudah.. 

Tehnis Ruqyah: 

Ambil 1 kapsul habattusauda, buka kapsulnya dekatkan ke bibir dan 
bacakan: Al fatihah, Al muawwizat (3Qul), Ayat Kursi, Al a’raaf 117- 
122, Yunus 81-82 dan Thaha 69. 

Lalu tiupkan setiap selesai baca, do’akan [Mohon kepada Allah] untuk 
menyembuhkan penyakit yang diinginkan lalu tuangkan ketelapak 
tangan dan oleskan di object sakit. 

Cara Pemaikaian: 

- Untuk Migrain, oleskan di dahi. 

- Pegal Menahun, oleskan di tempat pegal. 

- Batuk Menahun, oleskan di tenggorokan. 

- Struk Ringan, oleskan di lokasi struk (secara rutin) 

- Maagh Menahun, oleskan di perut atau di minum. 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



H a I a m a n | 75 

- Rahim, Pendarahan/Sakit Haid dan Tidak Teratur, minumkan. 

- Sinuitis/Flu Menahun, oleskan di hidung dan dahi. 

- Sesak Nafas, Asma, Paru Basah, oleskan di dada. 

- Sakit Bekas Operasi Menahun, Bekas Jatuh Menahun, oleskan 
dipermukaan sakit. 

- Menghancurkan Buhul, setelah diketahui oleskan di organ - 
tubuh/permukaan yang bisa dijangkau (kulit). 

- Menyiksa Jin, Meracun Jin, minumkan atau teteskan di mata tubuh 
pasien. 

- Meretas Kemandulan, oleskan di daerah rahim dan minumkan secara 
rutin. 

- Testing Penyakit Sihir atau Medis, oleskan di tangan dan usapkan di 
wajah (jika perih/panas) maka ada sihir. 

-Tumor, kangker payudara, eksim, gatal akut, oleskan di lokasi benjolan 
atau sakit pada permukaan tubuh. 

- Impotensi dan semua sihir rabth/ikatan, oleskan secara rutin di object 
derita. 

- Kedutan dan kesemutan, sakit pinggang maka tuangkan ke telapak 
tangan dan gosokan lalu balurkan ke tempat sakit. Dan seterusnya 

Keterangan: 

Reaksi instant terasa panas/terbakar hingga pingsan). Reaksi tidak instant 
(pasien menjaga kesadaran total), atau obat tidak tepat sasaran. 

Jika dioleskan pada tubuh yang ada gangguan sihir dan jin reaksi panas, 
bergetar hingga mual dan muntah bahkan hingga pingsan. 

Untuk menyiksa khodam, jin tenaga dalam, kebatinan dan ilmu syaitan lain 
maka teteskan di matanya kiri dan kanan. Mata akan terasa terbakar dan 
reaksi sekitar 5 menit lalu segar bugar. 

Kesurupan, balurkan di dahi atau teteskan dimata. Alhamdulillah sudah 
diuji coba dan di demonstrasikan di pelatihan RehabHati Qurani di Rumah 
Rehab Depok. 

InsyaAllah akan menjadi senjata baru bagi umat yang membutuhka 
pertolongan instant. Jika tidak ada reaksi, tunggu 5 menit.. 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



Halaman | 76 


Bisa dilakukan mandiri, sebaiknya dibaca masing-masing 7 kali dan lakukan 
muqodimah ruqyah terlebih dahulu. 

# Tutorial 1 

Membangun Ritual Sunnah. 

Tehnik pertama dan utama ini adalah upaya membangun pertahanan diri 
dari sihir dengan membangun "Benteng Hati" agar tahan dari serangan jin 
dan sihir ataupun dalam rangka pemulihan, dengan cara melakukan 
semua Ritual Sunnah yang mampu kita kerjakan, setidaknya dengan 
amalan sunnah berikut: 

- Menegapkan shalat lima waktu tepat waktu. 

- Membangun Qiyamullail (shalat malam/tahajud). 

- Dhawamul Wudhu (Menjaga wudhu sepanjang hari) 

- Selepas Shalat Lakukan: 

1. Dzikir: Subhanallah , Alhamdulillah, Lailaha illallah, dan Allahuakbar 
sebanyak 33 kali. 

2. Baca; "Hasbunallah wanikmal wakiil nikmal maula wanikman nasiir" 
Atau "Bismilahi ladi layadhuru ma'asmihi syaiungfil ardi wala fissama, 
wahua sami'ul aliim" Sebanyak 7 kali 

3. Baca Alfatihah, Al Ikhlas, Al Falaq, An Nass dan Ayat Kursi. 

- Selepas Shalat Subuh baca: "Lailaaha illallahu, wahdahu laa syariikalahu, 
lahulmulku walahul hamdu, wahua 'ala kulli saiyiing q a d i i r" sebanyaklOO 
kali. Jika tidak selesai saat itu, upayakan dzikirkan sepanjang hari hingga 
100 atau lebih. 

- Selepas Magrib, baca 10 Ayat Albaqarah (1-4, 255, 284-286). 

- Membaca asma Allah dalam 3 kondisi; saat marah, sedih dan takut. 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



Halaman | 77 


# Tutorial 2 
Teraphy Al Fatihah 

Selain perintah rahasia dari kehendak Allah ta'ala, kesuksesan ruqyah 
terletak pada kekuatan niat dan keyakinan praktisi ruqyah atau orang yang 
melakukan ruqyah itu sendiri, sementara keyakinan itu tumbuh dari 
pengetahuan, ketaatan dan kebergantungan hati kepada sang maha 
kuasa. Alhamdulillah metode berikut ini akan menjadi solusi kesembuhan 
untuk berbagai bentuk sihir yang ada dalam tubuh. Semoga melemahkan 
atau bahkan membunuh jin-jin dzalim yang ada didalam tubuh. Baik jin 
kiriman, atau jin-jin dzalim dari konspirasi dan permusuhan iblis kepada 
manusia. 

Mengintip Rahasia Al Fatihah 

Tidak diragukan lagi, al Fatihah itu adalah induknya Al Quran (Umul 
Quran). Dalam sebuah Hadits Qudsy yang ditakhrij An Nasai, hadits ini 
diriwayatkan Imam Al Bukhari, beliau berkata "Bacalah makna Al Fatihah 
itu dihatimu karena aku pernah mendengar Rasulullah Saw bersabda; 

Allah berfirman; "Aku telah membagi shalat menjadi dua bagian antara 
diri-Ku dengan hamba-Ku. Dan bagi hamba-Ku apa yang ia minta. 'Jika ia 
mengucapkan Alhamdulillahirabbil'alaamiin', maka Allah berfirman 
'Hamba-Ku telah memuji-Ku. Dan apabila ia mengucapkan 
"Arrahmanirrahiim" Allah berfirman; 'Hambaku telah menyanjung-Ku". 

Dan jika ia mengucapkan "Maliki yaumiddin', maka Allah berfirman: 
'Hambaku telah memuliakan-Ku'. Jia ia mengucapkan; 'iyyakana'budu wa 
iyya kanasta'in", maka Allah berfirman; 'Inilah bagian antara diri-Ku dan 
hamba-Ku, dan untuk hamba-Ku apa yang ia minta". Dan jika ia 
mengucapkan; 'ihdinassirotolmustaqiim.. sirathaladina an'amta alaiyhim 
ghoiril magdubi alaiyhim waladdhaliin', maka Allah berfirman; 'Ini untuk 
hamba-Ku dan bagi hamba-Ku apa yang ia minta". 

Dalam hadits sahih lain juga dipaparkan bahwa Allah menjawab setiap 
do'a dalam Al Fatihah itu per-ayat dengan cash berupa energi kesembuhan 
yang meluluhlantakan berbagai pengaruh sihir dan hal hal negatif yang 
terjadi dalam tubuh! Dan cahaya penyembuh ini bisa langsung diakses 
setiap muslim. 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



Dallil Teraphy Al Fatihah 


Halaman | 78 


Banyak sekali hadits yang membahasnya, salah satunya adalah Hadits dari 
Dari Sa'id al Khudri Ra yang diriwayatkan Abu Ubaid, imam Ahmad, Al 
Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An Nasai, Ibnu Majjah, Ibnu Jarir, Al 
Hakiim, dan Al Baihaqi dari Sa'id al Khudri Ra tentang penuturan beliau 
yang meruqyah kepala suku kaum kaffir yang tersengat kalajengking 
dalam sebuah perjalanan, beliau membacakan Al Fatihah sebanyak 7 kali 
dan orang itu sembuh lalu menghadiahkan 30 ekor kambing. 

Saat itu, para sahabat yang mulia itu menemui rasul untuk menanyakan 
tentang ruqyah Al Fatihah dan upah ruqyah tersebut. Dan Rasulullah saw 
bersabda:"Tidakkah kamu tahu bahwa surah al Fatihah itu ruqyah? 
Ambilah kambing-kambing itu dan berilah aku bagian diantara kalian". 

Teknis Ruqyah: 

1. Lakukan Muqodimah Ruqyah atau bisa dilakukan setiap selesai shalat. 

2. Ambil segelas air putih, baiknya ari Zamzam, pegang gelas itu dengan 
tangan kanan, dan mulai bacakan Al Fatihah dengan keras dan upayakan 
kita memahai terjemahan ayat-Ayat Al Fatihah per-ayat-nya. 

3. Setelah selesai tiupkan ke air dan do'akan dengan yakin. Bacakan 
selama 7 kali, dan masing-masing tiupkan ke air lalu do'akan. Saya 
sarankan untuk mendo'akan dengan do'a yang berbeda di 7 kali tiupan 
tersebut. Do'anya bebas, tapi gunakan artikulasi yang dahsyat dan 
khusyuk. Misalnya; 

Tiupan Al Fatihah ke 1 
Ya Allah ya Rahman ya Rahiim... 

Ya Allah wahai Engkau yang mengatur setiap pergerakan benda-benda 
disemesta raya ini, jadikanlah setiap partikel terkecil dalam air ini 
balatentara yang akan menyerang dan menghancurkan program sihir dan 
buhul-buhul dan setiap musuh-musuhMu yang tengah mendzalimi 
tubuhku ini ya Rabb. 

Tiupan Al Fatihah ke 2 

Ya Allah. .Jadikanlah sebagian partikel terkecil dari air ini, duri-duri besi 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



H a I a m a ri | 79 

tajam yang akan melukai dan melemahkan atau membunuh mahluk- 
mahluk ingkar yang ada dalam tubuhku ini ya Rabb. 

Tiupan Al Fatihah ke 3 

Ya Allah. ..Jadikanlah sebagian partikel terkecil dari air ini, timah panas 
mendidih yang akan membakar dan meluluhlantakan setiap rumah dan 
persembunyian jin-jin didalam tubuh ini ya Rabb. 

Tiupan Al Fatihah ke 4 

Ya Allah. ..Jadikanlah sebagian partikel terkecil dari air ini, sengatan api 
listrik yang merambat dari lambung hingga ke ujung jari tangan dan jari 
jari kaki. Dari pusat jantung hingga ke otak dan pori-pori disetiap rambut- 
rambut yang tumbuh diseluruh tubuhku ini ya Rabb. 

Tiupan Al Fatihah ke 5 

Ya Allah. ..Jadikanlah sebagian partikel terkecil dari air ini, sebagai 
penyembuh yang akan mengembalikan setiap sel-sel yang telah dirusak 
oleh balatentara Iblis dalam tubuhku ini ya Rabb. 

Tiupan Al Fatihah ke 6 

Ya Allah ya Mukmin Ya Muhaimiin.. Wahai engkau yang maha menjaga dan 
mengamankan hamba-Nya, jadikanlah setiap partikel air ini pelindung 
yang membentengi hati dan tubuhku dari gangguan jin-jin ini dengan cara 
yang Engkau kehendaki ya Rabbi. 

Tiupan Al Fatihah ke 7 

Wahai Air yang mendengar., wahai setiap sel tubuh yang 
mendengar. .wahai syaraf-syaraf, pembuluh-pembuluh darah, urat-urat, 
tulang-tulang, cairan tubuh, hormon-hormon dan semua yang tidak 
kuketahui yang mendengarkan lantunan Al Fatihah tadi. Dengarkanlah, 
takutlah kalian kepada Allah.. 

Takutlah kalian kepada Allah saja dan jangan ikuti perintah sihir dari jin-jin 
itu, takutlah kepada Allah dan perbaiki setiap kerusakan itu hingga 
sembuh seperti sedia kala. Takutlah kepada Allah dan himpitlah seluruh jin 
dzalim seandainya mereka ada dalam tubuh ini dan tidak mau keluar 
setelah mendengar semua peringatan ini. Yaa Rabb... 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



Halaman | 80 


"Hasbunallah wani'mal wakiil ni'mal maula wa ni'man nasiir. La Haula wa 
laa quwwata illa bilahil aliyhil Adziim". Lalu tiupkan. 

4. Baca basmalah dan Minumkan. 

Testimonial keberhasilan 


# Tutorial 3 

InstantHealing Al Fatihah 

IHP (Instant Healing Power) Alfatihah ini hanyalah nama, agar mudah 
diingat. Tehnis ini dikhususkan untuk penderita migrain menahun dan 
sakit kepala berat dan seperti di tusuk-tusuk. Alhamdulillah juga banyak 
sekali testimonial yang berhasil seketika, bahkan testimoni yang paling 
dahsyat adalah tumor yang mengecil dari sebesar telor hingga sebesar 
kelereng setelah teraphy rutin selama 3 bulan. 

Teknis Ruqyah: 

1. Lakukan Muqodimah Ruqyah. 

2. Dekatkan tangan ke bibir, kira kira 5 sentimeter lalu baca Al Fatihah 
dengan khusyuk. Setelah itu tiupkan ke tangan. 

3. Tempelkan tangan di tempat sakit (migrain, tumor, kangker, rematik, 
sakit rahim, pengapuran, kolesterol, gula, dll) putarkan searah putaran 
tawaf atau putarkan dengan putaran "unclockwise" atau berlawanan 
dengan arah putaran jarum jam selama 3 atau 7 kali. 

4. Mohon kepada Allah dalam hati kekuatan untuk menarik semua 
pengaruh sihir itu dengan tangan kita lalu lalu hempaskan ke arah kanan 
sambil takbir. 

5. Tarik nafas dan rasakan, insya Allah saat itu sakit berkurang. Dan 
lakukan selama 3 kali cara yang sama, dan Insya Allah penyakit itu SIRNA. 

# Tutorial 4 

Detolcs Putaran Tawaf 

Tehnis Ruqyah ini sangat effective dan bersifat universal atau bisa 
diaplikasikan untuk penyakit (sihir ringan) bentuk apa saja yang terasa 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 




Halaman | 81 

secara jasmaniah. Secara definitif, "Detoks Putaran Tawaf" atau tehnik 
yang dikenal PTT di QuranicHealing ini berfungsi sbb: 

- Untuk mengeluarkan racun-racun sihir dalam tubuh secara instant tanpa 
media lain. 

- Menghancurkan ilmu hitam atau amalan-amalan yang dilakukan semasa 
jahiliyyah (tenaga dalam, ilmu hikmah, olah pernafasan, kebathinan dan 
ilmu lain). 

- Untuk testing. Jika dilakukan dengen jujur, tehnik ini bisa dilakukan untuk 
mengetahui keberadaan jin dalam tubuh yang disebabkan ilmu yang tidak 
syar'ie. Effectnya adalah mual, panas, dingin, bergetar, bahkan hingga 
muntah hebat. 

- Solusi instant, kapanpun anda merasa tidak nyaman/sakit di daerah 
perut, dada dan tubuh bagian depan. 

Teknis Rugyah: 

- Lakukan Muqodimah Ruqyah, bisa juga dilakukan langsung selepas shalat 
atau kapan saja anda merasa tidak nyaman. 

- Bacakan Alfatihah + 3Qul (Al Ikhlas, Al Falaq dan An Nass, atau dikenal 
juga dengan Al Wuawwizat), , dan ayat Kursi lalu tiupkan ke telapak 
tangan kanan. Lalu letakan tangan kanan diperut, putarkan ke arah kiri 
berulang-ulang selama 5 menit tarik ke Mulut. Dan jika terasa mual, maka 
muntahkan. 


# Tutorial 5 

Sinergi Herbal + Rugyah 


Tehnis gabungan ini adalah untuk meningkatkan daya sembuh semua 
herbal yang telah diketahui manfaatnya untuk tubuh secara umum. Juga 
menghancurkan sihir-sihir menahun yang merusak organ tubuh luar 
maupun dalam. 

Teknis Rugyah: 


50 Tutorial Rugyah Mandiri - Nai 


Halaman | 82 

- Ambil beberapa lembar herbal yang dibutuhkan, cuci bersih dan tiriskan. 

- Lakukan muqodimah ruqyah, jika tidak sempat cukup memulai dengan 
membaca Ta'awudz. 

- Ruqyah herbalnya dengan membacakan Al Fatihah + 3Qul dan Ayat Kursi 
dan meniupkannya pada herbal (baik cair ataupun padat). Jika untuk sihir, 
maka bacakan ayat tentang sihir; Al A’raaf 117-122, Yunus 81-82, Thaha 
69. 

Catatan: Jika herbal tersebut sudah dalam bentuk cair, botolan, maka 
buka tutup botolnya dan tiupkan kepadanya. Jika herbal tersebut dalam 
bentuk kapsul, maka bacakan pada kapsulnya atau wadahnya. Untuk lebih 
meyakinkan, bacakan pada cairannya dan tiupkan kepadanya. Jika dalam 
bentuk padat, maka bacakan kepadanya. 


# Tutorial 6 

Sinergi Bekam + Rugyah 


Meningkatkan daya kesembuhan bekam dengan kombinasi do’a dan 
ayat Ruqyah, juga untuk menarik paksa jin keluar bersama darah yang 
diambil. 

Tehnis Ruqyah: 

- Lakukan Muqodimah Ruqyah sebelum memulai proses bekam lain. 

- Bacakan Ayat Ruqyah ke Minyak dan Alat Bekam, dan tiupkan. 

- Bacakan ayat Ruqyah sepanjang waktu saat melakukan proses bekam.. 

-Jika terjadi reaksi, hentikan bekam dan lakukan ruqyah Standard pada 
pasien. Untuk menghindari hal ini, maka lakukan bekam kering terlebih 
dahulu di titik sakit. 


# Tutorial 7 
Teraphy Rugyah Ain 


50 Tutorial Rugyah Mandiri - Nai 



Halaman | 83 


Mengembalikan Ain (penyakit dari mata dengki) kepada 
pendengki/pengirimnya. 

Definisi;Ain adalah penyakit yang ditimbulkan oleh tatapan mata mahluk 
Allah (Jin dan Manusia) yang dengki kepada kita baik effect secara 
langsung ataupun tidak langsung. 

Ciri-Ciri Penderita Ain 

Pusing yang berpindah-pindah. 

Wajah pucat. 

Banyak keluar keringat sering kencing. 

Tidak nafsu makan 

Kesemutan, kepanasan atau kedinginan pada bagian tubuh tertentu. 
Detak jantung tidak teratur. 

Rasa sakit yang berpindah-pindah pada bwah punggung dan bahu. 
Merasa sedih dan tertekan. 

Susah tidur malam hari. 

Emosi berlebihan, paranoid dan marah yang tidak wajar. 

Sering bersendawa dan sesak di dada. 

Sering menyendiri, tidak bersemangat, malas, banyak tidur, dan 
masalah-masalah kesehatan lain yang sebabnya bukan karena faktor 
medis; Nangis tanpa sebab dan tidak berhenti-henti, yang tadinya 
penurut menjadi pembangkang, rewel dan sulit diatur, malas, bebal 
dan suka ngantuk. 

Tehnis Ruqyah: 

- Lakukan Muqodimah Ruqyah Lengkap. 

- Baca surah Al Mulk Ayat 1 sampai ayat 4, dan ulang-ulang ujung ayat 3 
dan ayat 4. Niatkan dan mohonkan kepada Allah untuk mengembalikan 
pengaruh Ain kepada pemiliknya saat itu juga. 

Dalil: 

Diriwayatkan oleh Abu Abdillah At-Tayyahi, dimana dalam sebuah 
perjalanan ia mengendarai unta yang bagus sekali. Diantara rombongan 

50 Tutorial Rugyah Mandiri - Nai 



Halaman | 84 

yang mengiringnya terdapat seorang laki-laki yang hampir setiap saat 
memandang sesuatu pasti sesuatu itu rusak atau binasa. Saat abu Abdillah 
pergi ia menatap unta itu dan menatapnya hingga unta itu bergetar dan 
roboh, dan saat Abu Abdillah diberitahu tentang ini dia mencari laki-laki 
pembuat ain itu dan berdiri dihadapannya lalu berdo'a; "Dengan nama 
Allah, yang tertahan akan tertahan, batu-batuan tetap mengering, bintang 
berekor tetap bersinar, kubalikan 'ain itu kepada pemiliknya dan kepada 
orang yang paling menyukai 'ain tersebut. Lalu ia membacakan Firman 
Allah; 

0* o* jjiaa 

(jjjjS i—iliL clill LiuiLi. jAj jaua 

Artinya; "...Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu 
yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi niscaya 
penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan 
sesuatu cacat dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah". (Al Mulk 
3 - 4 ) 

Kedua bola mata laki-laki itu keluar dan unta itu berdiri dalam keadaan 
sehat wal afiat. 

Menjaga Bahaya Ain: 

Membaca "Audzubikalimatillahi tammati mingkully syarima kholak", 
Mengucap "MashaAllah", Memelihara Hati dari Dengki dan Marah. 


# Tutorial 8 
Meracun Khodam 

Fungsi: Menjadikan minuman atau makanan (herbal atau obat yang kita 
konsumsi) sebagai racun kepada jin dan membunuh semua jin dalam 
tubuh atas izin Allah. 

Teknis Ruqyah: 

Bisa dilakukan dengan beberapa cara: 


50 Tutorial Rugyah Mandiri - Nai 



1 . 


Halaman | 85 

Ambil segelas Air dan larutkan 1 sendok teh garam, lalu bacakan Al 
Fatihah 7 kali dan surah Al Anfaal 1 kali atau lebih. Lalu doakan agar 
setiap partikel air tersebut menjadi balatentara yang akan 
mengepung, melukai, melemahkan, membunuh dan memusnahkan jin 
dan persembunyiannya dalam tubuh. Caranya bacakan ayat diatas dan 
doakan lalu tiupkan ke segelas air tadi dan minumkan saat itu juga. 

2. Tutorial diatas lebih baik jika menggunakan Air Zamzam, Klorofil, atau 
Kapsul Habatussauda. 

# Tutorial 9 
Teraphy Air Ruqyah 


Air Ruqyah merupakan air murni yang telah diprogram (dido'akan) dengan 
memperdengarkan ayat-ayat suci Al Qur'an padanya. Ruqyah ini 
difungsikan sebagai ikhtiar dalam upaya menjemput kesembuhan berbagai 
penyakit sihir baik secara fisik maupun ruhani. 

Teknis Ruqyah; 

- Lakukan muqodimah Ruqyah. 

- Ambil segelas air atau secukupnya, duduk rileks, dekatkan bibir ke air dan 
bacakan ayat Ruqyah kepadanya. Tiupkan setiap selesai 

- Do'akan agar menjadi obat sesuai penyakit. 


# Tutorial 10 
Memutus Buhul Sihir 

Fungsi: Memutuskan buhul (ikatan) jin dalam bagian tubuh tertentu 
dimana ia terikat, atau bagian tubuh yang terasa sakit atau pegal 
menahun. 

Tehnis Ruqyah: 

Lakukan Mugodimah Ruqyah. 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



Halaman | 86 

Bacakan Al Fatihah, 3Qul dan Ayat Kursi dan tiupkan - setiap kali 
selesai membacanya - ketelapak tangan masing-masing 3 hingga 7 
kali. 

Ulang surah Al Falag sebanyak 3 atau 7 kali dan tiupkan ketelapak 
tangan setiap selesai membacanya. 

Usapkan ke tempat sakit dengan niat memutuskan ikatan-ikatannya. 


# Tutorial 1 1 

Menyembelih Jin dalam Tubuh 

Fungsi: Melemahkan atau bahkan membunuh jin pembangkang dalam 
tubuh. Tehnik ini sebaiknya dilakukan setelah tehnik lain tidak merubah 
keadaan, atau jin dalam tubuh sangat membangkang dan mulai 
mengganggu shalat kita. 

Teknis Rugyah: 

- Lakukan muqodimah ruqyah. 

- Lepaskan syahwat-syahwat dunia dari hati, termasuk kemarahan dan 
ambisi untuk sembuh. Lakukan semata tehnik ini semata untuk mengakhiri 
kedzaliman jin dalam tubuh ini karena menghalangi kedekatan dan 
perjalanan kita menuju Allah. 

- Acungkan jari ketauhidan anda ke langit dan baca Syahadat untuk 
menguhkan kembali sumpah kita terhadap Allah dan Rasulnya dan 
Bacakan surah Al Anfaal ayat 17. 

- Berdo'alah, mohon kepada Allah semisal dengan doa; "Ya Rabb, wahai 
engkau yang maha gagah. Jadikan jari ini pisau beracun yang sangat panas 
dan tajam yang akan membunuh jin dzalim dalam tubuhku ini ya Rabb!". 
Lalu sembelihkan ke leher, tunggu hingga terasa sakit seperti ada benda 
tajam. Lalu sembelihkan! Lilitkan dari leher sebelah kiri ke arah kanan 
hingga ke belakang anda. 


50 Tutorial Rugyah Mandiri - Nai 



Halaman | 87 


# Tutorial 12 

Memotong Jin dalam Tubuh 

Fungsi: Untuk menyiksa jin agar menghentikan kedzalimannya. 

Tehnik Ruqyah: 

Lakukanmuqodimah ruqyah, bacakan surah Al Anfaal 17 ditangan (jika 
tidak hafal, bisa dibacakan ayat kursi), mohon kepada Allah agar 
dijadikan pedang, potongkan ke bagian tubuh tertentu dengan tujuan 
menyiksa. 

Jika dia bertaubat dan mau bersyahadat, maka bacakan surah al 
Fatihah di tangan dan usapkan lalu niatkan atau mohon kepada Allah 
untuk menyambungkan kembali bagian tubuh jin yang diputus 
tersebut. 

Keterangan: 

Jin ketika menjelma atau masuk kedalam tubuh manusia, maka baginya 
berlaku hukum manusia. Dia memiliki tangan seperti manusia, memiliki 
leher seperti manusia, dan jika dipotong maka putuslah bagian tersebut. 


# Tutorial 13 

Membakar Jin Dalam Tubuh 

Fungsi: Melemahkan, menyiksa hingga membakar dan menghanguskan 
jin dalam bagian tubuh tertentu dimana ia menyakiti. 

Tehnis Ruqyah: 

Lakukan Muqodimah Ruqyah. 

Bacakan Al Fatihah, 3Qul dan Ayat Kursi dan tiupkan - setiap kali 
selesai membacanya - ketelapak tangan masing-masing 3 hingga 7 
kali. 

Usapkan ketempat yang sakit sambil membaca ayat kursi dan 
meniupnya dengan keras dengan niat khusus untuk membakarnya 
disetiap hembusan. Tiupkan disetiap waqaf ayat Kursi, lakukan 3 
sampai 7 kali hingga sakit hilang. 

Jika tidak diketahui lokasi sakit, maka usapkan keseluruh tubuh 
sebanyak 3 kali. 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 




Halaman | 88 


# Tutorial 14 

Tehnik IVIembelah Jin dalam Tubuh 

Fungsi: Membangun niat untuk menyerang balik, melemahkan dan 
memecah belah kekuatan syaitan dalam tubuh dengan energy syukur. 

Tehnis Ruqyah: 

Lakukan muqodimah ruqyah. 

Lafalkan Hamdalah ("Alhamdulillahirabbil'aalamiin"=Segala puji bagi 
Allah rabb semesta Alam) dengan menghayati maknanya dengan 
penuh kekhusyukan. Lakukan berulang-ulang dengan niat membelah 
tubuh jin. Rasakan sensasinya hingga do' a itu benar-benar terjadi. 
Insya Allah setiap Hamdalah/Ungkapan Syukur kita akan membelah 
satu demi satu jin dalam tubuh kita. Silahkan buktikan! 


# Tutorial 15 
Mengambil Penyakit 

Tehnik ini adalah bagian dari Ruqyah Aktif sebagai ikhtiar untuk mencabut, 
menarik atau mengeluarkan jin dan pengaruh sihirnya dalam tubuh kita 
sendiri dengan menggunakan 5 jari yang telah dibacakan Ayat Ruqyah. 
Tehnik ini dilakukan jika jin itu telah diketahui lokasinya dalam tubuh (cara 
mengetahuinya adalah dengan merasakan pusat sakit yang konstant 
disuatu tempat). Biasanya ada dititik tertentu dalam tubuh yang sring 
kedutan, pegal, kaku atau sakit tanpa sebab; semisal di Paha Kanan, 

Kepala, Leher, Tenggorokan atau titik lain. 

Caranya: 

1. Lakukan muqodimah ruqyah seperti biasa. 

2. Bacakan surah yasiin ayat 9 dengan niat untuk menguncinya. Bacakan 
ditelunjuk dan lingkari daerah sakit agar jin itu tidak pindah-pindah ke 
tempat lain. 

3. Bacakan Surah Al Anfal 17 dan Al Mukminun 115 di ujung jari-jari dan 
tiupkan, supaya terkondisi kerucutkan lima jari tangan kanan dan 
dekatkan ke mulut. 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 




Halaman | 89 

4. Cengkram lokasi yang sakit dan cabut sambil baca "Bismillahi 

Allahuakbarl", tarik atau ambil sakit itu seolah-olah menarik benda 
sihirnya. 

Selain diatas, kita juga bisa menyiksa jin itu dengan mendekatkan 
telapak tangan kita, menekan titik sakit dengan jari, menepuk-nepuk, 
meniup atau mengusapnya sambil membacakan surah Al Hasyr ayat 
21 dengan niat menyiksanya. 


# Tutorial 16 
Tehnik Ruqyah MP3 


Fungsi: Teraphy Al Qur'an melalui suara/audiodigitaldan speaker laptop, 
CD, VCD, DVD, Tape, HP, Ipod, MP3 Player dan lain-lain sebagai media 
atau pengganti suara peruqyah yang membacakan Al Qur'an. 

Tehnis: 

Lakukan Muqodimah Ruqyah. 

Bacakan Ayat Kursi atau "Taawudz" pada alat Audio yang dipakai (HP, 
MP3 Player dll) agar terlindungi dari gangguan jin karena seringkali 
mereka mengganggu alat elektronik atau apasaja yang melemahkan 
mereka. 

Dengarkan dengan khusyuk sampai selesai. 

Jika ada reaksi berupa getaran, panas, menggigil, kedutan hebat maka 
letakan tangan dan niatkan untuk membakarnya dengan bacaan yang 
terdengar di telinga. Jika mual, maka muntahkanlah. 

Jika terasa dingin/panas di telapak tangan atau kaki maka artinya jin 
sudah mau keluar dari tubuh. Lakukan usapan di daerah sakit dan 
niatkan untuk membuangnya, lakukan dengan baca takbir. 

- MP3 RUQYAH BISA DI DOWNLOAD DI WEBSITE REHAB HATI ATAU 
OURANIC HEALING www.nai-foundation.com atau www.guranic- 
healing.blogspot.com 


# Tutorial 17 
Scanning/Mendeteksi Jin 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



Halaman | 90 

Tehnikini digunakan untuk meyakinkan bahwa penyakit dalam tubuh itu 
disebabkan oleh sihir atau gangguan yang bersifat medis. Sebaiknya tehnik 
scaning atau pendeteksian letak buhul sihir ini dilakukan jika setelah 
dibacakan ayat-ayat diatas si jin tetap diam didalam, padahal kita 
menyakini keberadaannya. Scanning juga bisa dilakukan untuk 
mengetahui titik sakit atau titik-titik tertentu dimana jin tersebut 
bersembunyi. 

Scanning bisa dilakukan dengan telapak tangan kanan atau kiri, dengan 
sentuhan telapknya, pijatan jari, ketukan atau tekanan jari juga bisa 
dilakukan dengan menepuk bagian tertentu sambil membaca ayat-ayat 
ruqyah tadi. 

Scaning juga dimaksudkan untuk dapat berbicara dengan jin dan 
mengetahui sebab dia masuk, mendakwahinya atau menyruhnya keluar 
dengan terlebih dahulu menyumpahnya dengan nama Allah. 

1. Metode lstinthaq (mengajak bicara) 

Paksa jin bicara agar menunjukkan lokasi benda sihir (ada baiknya 
meruqyah dirumah pasien) 

2. Metode Istilham (Melalui Mimpi ) 

Baca ayat kursi, 3 qul ditelapak tangan lalu usap seluruh tubuh 3 x. 
Shalawat nabi 3 x lalu bacalah Al Baqarah, 148. 

3. Firasat dan Vision (Penglihatan) Pasien dan peruqyah 

Melihat dan menggali dalam firasat pasien atau peruqyah pada saat sakit 
dan pada saat diruqyah, ataupun melakukan tehnik scanning aktif 

Baca Al An'am 103,:" Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, 
sedang Dia dapat melihat segala yang kelihatan; dan Dialah Yang Maha 
Halus lagi Maha Mengetahui. " ( bisa ditambah Al Hasyr:22, Al An'am ayat 
3) 


50 Tutorial Rugyah Mandiri - Nai 



Halaman | 91 

4. Mencari dan menemukan buhul benda sihir. 

Teknis Ruqyah: 

Untuk mendeteksi keberadaan jin dalam tubuh; lakukan muqodimah 
ruqyah,maka bacakan ayat Al Quran lebih dari 30 Ayat, jika sesak nafas 
atau terjadi reaksi maka hal tersebut adalah indikator keberadaan jin 
dalam tubuh. Atau letakan tangan ditempat sakit. 

Untuk membedakan penyakit sihir atau medis; lakukan muqodimah 
ruqyah,maka letakan atau tempelkan telapak tangan ditempat sakit, 
lalu bacakan ayat kursi berulang-ulang. Jika terasa panas, hangat yang 
menyebar, bergetar, dingin menggigil, sakit, maka dipastikan itu 
adalah penyakit sihir atau gangguan jin. 

Mendeteksi dimana tempat persembunyian jin dalam tubuh; lakukan 
muqodimah ruqyah, bacakan surah Al Anam 103 berulang-ulang 
hingga terasa sakit/pegal dibagian tertentu lalu lakukan tutorial no... 
untuk mengambil penyakitnya. 

Sholat mutlak 4 rakaat, baca Al-Mu'minuun 115, Yasin 65 dan dzikirkan Ya 
Haadii , Ya Waajid (Maha Mencarikan), atau ya Latif dan ya Nuur terus- 
menerus hingga melihat. 


# Tutorial 18 

Tehnik Menghancurkan Benda Sihir 

Buhul sihir dimaksud adalah buhul atau ikatan atau benda sihir yang telah 
diketahui, atau terasa ditubuh ataupun terlihat oleh mata kita sendiri atau 
diberitahukan orang lain yang ditunjuki Allah untuk melihatnya. 

Semisal terasa adanya rasa sakit dalam perut, dada, kepala, atau bagian 
organ lain yang terasa seperti benda. Atau bahkan semisal adanya janin 
yang bergerak di perut dan dokter menyatakan ada janin, namun ia tidak 
pernah melakukan hubungan atau belum menikah. Saya menyebutnya 
janin sihir. . 

Tehnik Ruqyah: 

Lakukan muqodimah ruqyah danletakan tangan di kulit dimana terasa 
sakit didalamnya, bacakan Al Hasyr 21 berulang-ulang hingga benda 
sihir hilang. 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



Halaman | 92 


# Tutorial 19 

Scanning/Mendeteksi Buhul Sihir 

Fungsi: Tehnikini digunakan untuk mencari dan menghancurkan benda 
sihir dan memutuskan ikatan sihir dalam tubuh atau dilar. 

Teknis: 

- MENDETEKSI LOKASI BENDA SIHIR: Lakukan muqodimah Ruqyah, 
bacakan surah Al Anam 103 berulang-ulang (3 hingga 7 kali) lalu 
berdo'a sama Allah agar ditunjukan buhul-buhul atau ikatan sihir yang 
dibuat dukun sebagai tali pengendali atau pengunci. 

MENDETEKSI BUHUL SIHIR: Lakukan muqodimah Ruqyah, bacakan 
surah Al Anam 103 berulang-ulang (3 hingga 7 kali) lalu berdo'a sama 
Allah agar ditunjukan dimana lokasi benda sihir yang menjadi sumber 
penyakit yang dibuat dukun. 

Baca Al-Mu'minuun 115, Yasin 65 dan dzikirkan Ya Haadii, Ya Waajid 
(Maha Mencarikan), atau ya Latif dan ya Nuur terus-menerus hingga 
melihat. 


# Tutorial 20 
Membuat Perisai Sihir 

Definisi: Memohon perlindungan kepada Allah agar sihir yang datang tidak 
menembus jiwa kita secara syar'i. 

Tehnis Ruqyah: 

- Lakukan muqodimah Ruqyah, Bacakan Al Fatihah + 3Qul, Ayat Kursi dan 
tiupkan ketangan lalu usapkan keseluruh tubuh sebanyak 3 kali. 

- Hal ini bisa dilakukan setelah selesai ruqyah agar jin tidak masuk lagi ke 
tubuh. 

- Hal ini bisa dirutinkan setiap selesai shalat tanpa muqodimah ruqyah. 

# Tutorial 21 
l?uqyah Rumah 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



Halaman | 93 

Keterangan: Tutorial ini bisa dilakukan untuk meruqyah tempat, gedung, 
kantor, tempat usaha dll. Ruqyah ini ditujukan untuk memusnahkan 
sihir-sihir di rumah. Karakteristik terdapat sihir dirumah adalah rumah 
terasa panas, sering ribut dan banyak perselisihan. 

Tehnik Ruqyah: 

Lakukan Muqodimah Ruqyah 

Ambil satu galon Air (bisa menggunakan galon atau air sebanyak 
20liter) lalu bacakanAI Fatihah, 3Qul, Ayat Kursi, Al A'raf 117-122, 
Yunus 81-82 dan Thaha 69 dan tiupkan sebanyak llx. 

Minumkan 2 gelas, cipratkan dirumah 2 Gelas (Campur dengan satu 
ember Air), Mandikan 2 Gelas (Campurkan di bak mandi atau wadah). 
Lakukan selama 11 hari, jika galon habis maka buat lagi dengan 
komposisi yang sama. Sebaiknya buat satu galon air husus. 
langan heran jika tiba-tiba terdengar suara jeritan, melihat asap 
seperti ada sesuatu terbakar, mencium bau hangus, atau melihat 
mahluk-mahluk yang selalu mengejar-ngejar d ia la m mimpi (tikus, ular, 
cicak, semut dll) mati bergelimpangan. Itu salah satu tanda 
keberhasilan, Allah menunjukan sihirnya. 

Tutorial dari Syaikh ben Halima ini, sudah dilakukan ratusan atau 
ribuan orang, dan tidak terhitung yang berhasil. 


# Tutorial 22 

Mengalahkan Jin di Alam Mimpi 

Ikhtiar untuk membela/mempertahankan diri, mengalahkan jin yang 
sering datang mengganggu kita dalam mimpi. 

Tehnik Ruqyah: 

Lakukan muqodimah ruqyah. 

Bacakan Surah Al Baqarah 148 berulang hingga tertidur, lalu 
mohonkan kekuatan kepada Allah untuk melawan jin yang biasa 
menyerang anda. 

Jika bertemu dengan mahluk jin dalam tubuh (apapun bentuknya) 
maka jangan lari, namun KEJAR dia hingga tertangkap lalu bakar 
dengan membaca ayat kursi. Jika tidak hafal, maka serukan takbir. 

Keterangan: 


50 Tutorial Rugyah Mandiri - Nai 



Halaman | 94 

Jika dialam mimpi ada mahluk jin kemudian lari, atau terdiam dan tidak 
bisa lari bahkan tidak berteriak; maka seperti itulah cerminan anda dialam 
nyata. 


# Tutorial 23 
Ruqyah Batuk Menahun 

Tehnik Ruqyah: 

Lakukan muqodimah ruqyah 

Ambil segelas air dan campurkan setengah sendok teh garam, 3 buah 
perasan jeruk nipis, kecap dan madu secukupnya. 

Bacakan Al Fatihah 7 kali, Al A'raaf 117-122, Yunus 81-82, Taha 69 
Tiupkan. Do'akan agar menjadi obat dan menghancurkan racun sihir di 
tenggorokan dan dada, minumkan seprti biasa. 


# Tutorial 24 
Ruqyah Eksim Akut 

Eksim merupakan penyakit alergi/gatal yang sporadis dan akut, dokter 
menyimpulkan penyakit ini bukan disebabkan oleh virus bukan bakteri. 
Bukan hal yang tidak mungkin, jika eksim ini adalah disebabkan racun sihir 
dari jin karena faktanya banyak yang eksimnya sembuh pasca ruqyah 
padahal peruqyah tidak meniatkan untuk meruqyah eksimnya, apalagi 
kalau diniatkan. 

Tehnik Ruqyah Eksim Akut: 

Lakukan muqodimah ruqyah. 

Bacakan Al Fatihah + 3Qul dan Ayat Kursi, juga ayat pembatal sihir (Al 
A'raaf 117-122, Yunus 81-82, dan Taha 69) pada air yang telah 
dicampur garam secukupnya. Lalu rendam, siram atau usapkan ke 
tempat yang luka atau gatal. 

Ambil daun "Kumis Kucing" 7 lembar, tumbuk dan bacakan ayat yang 
sama lalu tempelkan ke luka gatal. 


# Tutorial 25 
Teraphy Kesemutan 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



Halaman | 95 


Biasanya hal ini terjadi selepas diruqyah, berupa rasa 
panas/dingin/kebas/kesemutan di daerah pergelangan kaki atau telapak 
tangan. 

Tehnik Ruqyah; 

Setelah melakukan muqodimah Ruqyah 

Dekatkan telapak tangan ke bibir dan bacakan surah Al Mukminun 115 
lalu tiupkan ke tangan 

Lakukan tarikandari bahu ke ujung telapak tangan (jika yang 
kesemutan telapak tangan). Jika yang kesemutan atau sakit adalah 
telapak kaki, maka lakukan tarikan dari lutut atau paha ke ujung 
bawah kaki. Lakukan berulang hingga hilang. 

Jika kesemutan biasa didaerah tertentu lakukan hal yang sama, lalu 
tepuk-tepuk atau usap-usap di daerah tersebut dengan niat 
menggempur jinnya. 


# Tutorial 26 
l?uqyah Kedutan 

Kedutan ini bukan hal sederhana dalam ruqyah, ia adalah pertanda 
keberadaan mahluk jin dalam tubuh seperti diriwayatkan dalam hadits 
diatas bahwasannya "Jin itu berjalan dalam tubuh manusia dalam aliran 
darah". Kedutan bisa juga terjadi karena hal medis, namun jika terjadi saat 
dibacakan Al Qur'an atau shalat dan ibadah lain yang mendekatkan diri 
kepada Allah maka dapat dipastikan itu adalah pekerjaan sihir. 

Tehnik Ruqyah: 

Lakukan muqodimah ruqyah 

Jika kedutan hanya ditempat tertentu, maka bacakan Al Fatihah + 3 
Qul dan Ayat Kursi lalu tiupkan keujung jari dan lingkari titik kedut 
sejauh 5cm sambil baca Yaasiin 9 dengan ujung jari tersebut, tekan 
dengan jari sambil baca Al Anfaal 17. 

Jika sakit, terus tekan 3-5 menit hingga hilang. 

Bisa juga bacakan Al Hasyr ayat 21 sambil menepuk-nepuknya. 


# Tutorial 27 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



Halaman | 96 


Mengembalikan Sihir 

Hal ini diperbolehkan dalam syariat seperti asbabun nujul turunnya ayat 
an Nahl ayat 26 di jabal uhud. Saat itu Rasulullah Saw marah atas 
meninggalnya Hamzah yang dimutilasi seorang budak habsy atas suruhan 
Hindun, dan Rasulullah saw berikrar akan memutilasi 70 orang makkah 
dan turunlah ayat tersebut. Bahwasannya, Allah berfirman "Balaslah 
kejahatan mereka dengan kejahatan yang setimpal". Dalam islam Qisas 
diperbolehkan. 

Menyerang dukun atau summber kedengkian lebih effective daripada 
menyerang jin nya sendiri, karena kadang jin hanya disuruh syaitan atas 
suruhan dukun. Maka yang harus diserang adalah sumber penyakit atau 
penjahatnya. Tentu hal ini akan mejadi sesuatu pengetahuan berharga 
bagi jiwa-jiwa yang berada diambang keputus asaan, meski bersabar 
adalah lebih baik. 


Tehnik Ruqyah: 

Ajak semua keluarga atau orang terdekat untuk bergabung, bersama- 
sama melakukan serangan balik. 

Lakukan Muqodimah Ruqyah masing-masing. 

Lakukan shalat secara berjamaah shalat wajib yang terdekat dengan 
waktu yang diinginkan untuk berdo'a bersama. 

Lakukan shalat mutlak 4 Rakaat, dan di sujud terakhir berdo'a kepada 
Allah dan mohonkan agar sihir-sihir dan semua penyakitnya kembali 
kepada penyihir atau pelaku dengki. 

Awali doa dengan kata "Ya hayyu ya Qayyum birohmatika astagiz", lalu 
mulai do'a dalam sujud. 

Selepas salam, bacakan surah Al Fatihah, Al Ikhlas, Al Falaq, An Nas 
dan Ayat Kursi bersama-sama 3 atau 7 kali bersama-sama. 

Lalu bacakan surah An Nahl 126 satu kali dan bacakan surah al Fiil 
sebanyak 3, 7 atau 11 atau berapa saja secara bersama-sama dan 
bangun niat untuk menghancurkan mereka. 

Berdo'alah dengan yakin bahwa Allah akan mengabulkan do'a orang 
teraniyaya. 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



Halaman | 97 


# Tutorial 28 

l?uqyah Tanpa Kesurupan 

Ruqyah tanpa kesurupan adalah upaya menjaga keseimbangan jasmani 
dan ruhani agar tidak terjadi kesurupan/kerasukan atau menahan agar 
tidak masuk adalam kondisi trance atau kondisi dikendalikan syaitan 
dengan menjaga kesadaran penuh. Tehnik ini sangat effective untuk 
semua jenis ruqyah mandiri dengan mendengarkan Ayat Ruqyah dari 
Media Audio Digital atau dibacakan sendiri. 

Tehnik Ruqyah: 

Lakukan Muqodimah Ruqyah 

Mohon kepada Allah agar dijaga dari kemasukan syaitan. 

Bacakan ayat-ayat ruqyah (ataupun salah satu surah dalam Al Qur'an 
semisal, Ar Rahman, Al Jin, Al Mulk atau Al Bagarah dsb dengan 
meniatkan untuk menghancurkan atau membakar sihir dan jin dalam 
tubuh. 

Saat terjadi getaran, maka anda harus proaktif menjaga kesadaran 
dengan cara menyentuh, mengusap atau menepuk-nepuk titik atau 
oragan tubuh yang sakit. 

Terus bacakan atau dengarkan Ayat Ruqyah hingga sakit hilang atau 
muntah hebat atau kondisi lain. 


# Tutorial 29 

Menetralisir Tenaga Dalam 

Semua jenis olah tenaga dalam, olah pernafasan untuk kesehatan, 
pengisian, inisiasi/penyelarasan, ilmu kebatinan, ilmu hikmah, kekebalan 
dan ilmu hitam lain dari ritual-ritual atau amalan yang mendatangkan 
kemampuan semisal memijat, menerawang, jurus-jurus silat, dan ilmu 
yang instant tanpa latihan adalah ilmu dari jin yang akan bereffect 
negative pada tubuh. 

Ciri-ciri ilmu syaitan adalah adanya 50 atau sebagian tanda-tanda penyakit 
sihir dan jin dalam tubuh yang ditulis sebelumnya. Biasanya effect 
negative akan datang mulai 7 hingga 14 tahun setelah taubat. 

Tehnik ruqyahnya pun tidak sederhana tutorial ini, namun hal ini insya 
Allah akan melemahkan hingga ia benar-benar musnah dan hilang. 


50 Tutorial Rugyah Mandiri - Nai 



Halaman | 98 


Tehnik Ruqyah: 

Lakukan muqodimah Ruqyah. 

Lakukan Taubat dengan Shalat 2 Rakaat. 

Niatkan dan lalu ikrarkan untuk membuang ilmu tersebut dalam 
tubuh. Semisal dengan berikrar; "Ya Allah ya Rahman ya Rahiim, 
seandainya dalam tubuhku ini ada amalan-amalan yang tidak engkau 
ridhai, ada ritual bid'ah yang mendatangkan musuhmu kedalam 
kehidupanku, ada musuh-musuhmu didalam tubuhku yang 
menghalangi ketaatanku kepadamu maka musnahkanlah mereka ya 
Rabb! Musnahkanlah mereka ya Rabb! Musnahkanlah mereka ya 
Rabb! 

Lalu bacakan surah Al Kafirun, atau Al Falaq, Atau Al Hasyr ayat 21, 
atau Al Mulk Ayat 5, sambil menekan di ulu hati, jika kebathinan di 
atas perut, jika pernafasan di bawah perut. 

Tekan dan tahan sakitnya hingga hilang. Sebaiknya yang menekan 
adalah orang lain, namun jika kesungguhan kuat sendiripun insya 
Allah bisa. 

Lakukan "Ruqyah Mp3", dan "Ritual Sun nah" (Tutorial no 1) selama 6 
bulan. 


# Tutorial 30 

l?uqyah Migrain Menahun 

Hati hati dengan migrain yang menahun, karena bisa saja hal itu 
merupakan tanda sihir yang berat. Tutorial berikut adalah untuk sihir 
yang ringan insya Allah berfungsi instant, jika Allah berkehendak. Jika 
berlanjut silahkan baca tutorial 40-100. 

Tehnik Ruqyah: Lakukan muqodimah ruqyah. Bacakan Al Fatihah di 
tangan 3 kali, tiupkan, usapkan ke kepala dan putar-putarkan, dan tarik 
atau hempaskan sambil takbir. Ulangi 3 kali atau terus lakukan sampai 
hilang. 


# Tutorial 31 
Ruqyah Pegal Menahun 


50 Tutorial Rugyah Mandiri - Nai 


Halaman | 99 

Pegal atau sakit dibagian tubuh dalam tertentu yang tidak bisa diobati, 
atau luka dalam (bekas operasi/bekas jatuh, keseleo) yang tidak kunjung 
sembuh sepanjang tahun bisa saja disebabkan oleh jin yang diam di bagian 
tubuh tersebut dengan tujuan menyakiti. 

Contoh Kasus: 

Seorang kakek di BovenDiegol Papua, ia berusia 75 tahun yang menderita 
sakit dilengak kanan dari ujung jari hingga ke bahu selama 40 tahun, saat 
itu saya rugyah dengan mengusap-ngusapnya alhamdulillah dalam waktu 
kurang dari 15 menit sakitnya pindah ke ujung kelingking. 

Kasus yang sama di Padang, seorang kakek berusia 57 yang berasal dari 
pedalaman di suku gunung kerinci. Saat muda ia suka berkendaraan dari 
desa ke Padang dengan naik motor dan sering jatuh kearah kanan hingga 
bahunya sakit berpuluh tahun hingga sekarang, saya rugyah tidak kurang 
dari 30 menit sambil mengusapnya alhamdulillah sembuh. Seharian saya 
lihat beliau mengejang-ngejangkan tangannya seakan tak percaya bahwa 
sakitnya karena gangguan jin. 

Kasus lain di Bekasi, seorang gadis 21 tahun ia mendonorkan ginjalnya 
saat masih SMP dan hingga sekarang ia suka sakit mendadak. Dokter 
menganalisanya punya penyakit angin duduk, beliau sering berkomunikasi 
untuk konsultasi dan mempraktikan rugyah mandiri hingga akhirnya saat 
ini kedua keluhannya sembuh total. Artinya bisa saja bekas operasi yang 
tidak kunjung sembuh adalah gangguan jin. 

Kasus lain di Depok, seorang pejabat kementrian beberapa puluh tahun 
lalu pernah kecelakaan dan tangannya hancur. Tulangnya diganti dengan 
PEN dari besi, hingga saat ini suka ngilu dan setelah sering rugyah rasa 
ngilu itu sering berpindah ke tangan kanannya yang tidak terdapat luka 
dalam dan akhirnya hilang. 


50 Tutorial Rugyah Mandiri - Nai 



Halaman | 100 

Di Tuban, seorang yang kecelakaan tertabrak motor (selengkapnya baca 
tulisan berjudul "Jin Misionaris Budha dan Sihir Perceraian" di internet) 
dan pergelangan kakinya patah menggantung sekitar 5 Cm dan tidak bisa 
di sambung, dokter menyarankan untuk diamputasi. Setelah berobat 
kemana-mana dan ketemu perugyah, akhirnya ada jin beragama budha 
dari dalam tubuh itu yang mengaku telah membuat celaka agar wanita ini 
putus asa dan ia bisa masuk memurtadkannya, dia mengaku sudah 
mengintainya selama dua tahun dan baru berhasil masu setelah wanita itu 
sedih karena kakinya mau diapuntasi. Dan jin itu juga mengatakan bahwa 
dialah yang selama ini menahan obat agar tidak masuk dan menyebabkan 
luka dalamnya terus sakit. 

Tehnik Ruqyah: 

Lakukan muqodimah ruqyah 

Bacakan ayat ruqyah (Al Fatihah 7 kali, dan ayat-Ayat Syfa semisal Al 
Israa 82 dan Surah Yunus 57, dll) tiupkan ke tangan dan Usap-usapkan. 
Atau letakan telapak tangan dikulit yang sakit, dan bacakan Al Hasyr 
21 berulang-ulang. 

Jika penyakit dalam, cukup dengan membacakan Ayat Ruqyah di Air 
semisal teraphy Al Fatihah dan meminumkannya atau menyentuhnya 
dari luar organ tubuh seperti tutorial diatas. 


# Tutorial 32 
Teraphy Hypertensi 

Menurunkan kadar tekanan darah tinggi yang disebabkan oleh sihir atau 
jelas terdapat sihir dalam tubuhnya. 

Tehnik Ruqyah: 

Lakukan muqodimah ruqyah 

Buat satu gelas Juice buah Belimbing 

Jika tidak ada, ambil segelas air putih, sebaiknya air zamzam 

Bacakan Al Fatihah 7 kali, do'akan agar menurunkan tensi darah dan 

minumkan. 


50 Tutorial Rugyah Mandiri - Nai 



Halaman | 101 


# Tutorial 33 
Teraphy Impotensi 

Tehnik Ruqyah: 

Lakukan muqodimah ruqyah 
Dududuk khusyuk menghadap kiblat. 

Bacakan surah Al Anam 103 dan mohon kepada Allah agar ditunjukan 
buhul sihirnya didaerah kemaluan. Jika berhasil melihat ikatan seperti 
kabel tembaga pada dinamo, maka dekatkan tangan ke bibir dan 
bacakan Al Fatihah + 3Qul dan ayat Kursi lalu tiupkan. Mohon 
kekuatan kepada Allah untuk melepas ikatan itu. 

Jika tidak diberi petunjuk, lakukan tahap ke dua: Ambil 7 helai daun 
bidara, tumbuk dan campurkan ke air untuk mandi. Ruqyah airnya 
dengan surah Al Fatihah + 3Qul, Ayat Kursi, Al A'raaf 117-122, ynus 81- 
82 dan Tahah 69, dan mandikan. 

Jika tidak berhasil lakukan tehnik ruqyah lain, semisal Ritual Sunnah 
dan Ruqyah Rumah. Bersihkan semua hal-hal yang berbau kesyirikan 
dirumah. 

Selengkapnya lihat tutorial no 41-50 


# Tutorial 34 
Ruqyah Anak Indigo 

Di negeri ini anak indigo dinilai sebagai anak istimewa, unik dan di sebut- 
sebut sebagai pemilik karomah atau memiliki indra ke 6. Tidak, sekali-kali 
tidak! Istilah indigo itu mungkin lebih cocok di dunia barat, kedokteran 
atau psychologi orang-orang kafir. 

Anak indigo, yang bisa melihat penampakan, prilakunya cendrung 
hyperaktif atau sebaliknya pendiam adalah anak yang terkena gangguan 
jin atau dalam tubuhnya ada jin, sejak kecil atau bahkan sejak dalam janin. 

Jika dibiarkan ia berpotensi jadi peramal, peramal berpotensi jadi dukun 
dan dukun berpotensi masuk neraka. Jika dibiarkan anak indigo ini bisa 
menjadi penjahat atau keseluruhan hidupnya gelisah dan dibayang- 
bayangi alam lain yang dia sendiri tidak mengerti atau tidak dia ingini. 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



Halaman | 102 


Indigo bukan kelebihan justru kelemahan dan kekurangan, ia harus 
mendapat perhatian lebih dan didekatkan dengan al Qur'an dan syariat 
yang lurus. Jin-jin yang mengganggunya harus dilenyapkan agar ia hidup 
dan leluasa menjalankan syariat sebagai anak normal lainnya. Karena 
semakin dewasa jin-jinnya semakin banyak dan kuat. 

Ruqyahnya pun berbagai macam cara, bergantung kepada tingkatan 
usia. Selengkapnya bisa disimak di website Rehab Hati. 

Tehnik Ruqyah: 

Untuk menghilangkan indigo, harus ada kemauan dari anak terlebih 
dahulu. Atau minimal dia bersedia di do'akan atau dibacakan Al 
Qur'an dan dipahamkan bahwa mampu melihat jelmaan jin adalah 
bukan kelebihan namun kekurangan. 

Yang melakukan rugyah bisa praktisi rugyah juga bisa ibu atau ayah 
dari anak. Jika dengan praktisi lain, maka ayah dan ibu harus ikut 
mendengarkan. 

Lakukan mugodimah seperti biasa, lalu bacakan ayat-ayat Rugyah 
lengkap sambil mendekap dan meletakan tangan di dadanya. 

Setelah selesai, tutup wajahnya dengan telapak tangan kanan dan 
bacakan surah Al Anam 103 ditelinganya untuk menjangkau 
persembunyian jin dalam tubuh, lalu bacakan surah Al Mukmin 97-98, 
Al Mukminun 115. Bacakan An Nass dan tiup dada dan telinganya, 
bacakan Yasiin ayat 9 niatkan untuk menutup penglihatannya dari 
mahluk halus, dan tiup matanya. 

Ajak dia (juga Ayah dan Ibunya) untuk membangun (memperbaiki 
shalat dan akidahnya jika udah remaja menuju dewasa). 


# Tutorial 35 

l?uqyah Anak Hyperaktif 

Alhamdulillah, sudah diujicobakan diberbagai kota termasuk testimonial 
dari sahabat di tanah air juga di Malaysia bahwa anak Hyperaktif (Bandel, 
Meresahkan, Membangkang, Sulit diajak shalat dan mengaji atau bahkan 
tidak mau mendengarkan Al Qur'an) positif gangguan jin. 


50 Tutorial Rugyah Mandiri - Nai 



Halaman | 103 

Gangguan jin ini bisa muncul dari Khodam (jin pendamping) yang 
dipelihara ayah atau ibunya, ataupun karena ayah atau ibu kena sihir saat 
prosesi di kandungan, atau jin keturunan (jin saka), ataupun jin yang 
masuk (sihir) saat dalam keadaan bayi. 

Tehnik Ruqyah: Sama dengan tehnis rugyah Anak Indoigo (tutorial 38), 
yaitu dengan membacakan ayat ruqyahfull dan mengaplikasikan tehnik 
sentuhan disekitar dada, wajah dan meniup di telinganya. 


# Tutorial 36 

Teraphy Kangker Payudara 

Tehnik Ruqyah: 

Ambil Singkong Karet, bersihkan dan buka kulitnya lalu parut 
lembut atau tumbuk 
Lakukan muqodimah Ruqyah 

Bacakan padanya Al A' raaf 117-122, Yunus 81-82, Taha69dan 
Ayat Kursi lalu tiupkan. Tempelkan di benjolan. 

Lakukan selama 1 minggu atau hingga sembuh. 

Tehnik lain adalah dengan IHP Al Fatihah. 


# Tutorial 37 
Ruqyah Kangker Tulang 

Contoh kasus dan penanganannya: Kangker tulang, atau bahasa-bahasa 
kedokteran lain bisa saja disebabkan oleh sihir. Jin juga cerdas, untuk 
mengelabui manusia ia membuat penyakit/kerusakan ditubuh yang 
seakan-akan bersifat medis. Contoh yang unik adalah praktisi ruqyah asal 
garut di Saudi Arabia, awalnya beliau pasien namun sekarang sudah jadi 
praktisi dan meruqyah orang-orang arab. 

Selama setahun ini dia selalu diminta untuk memijit majikannya yang sakit 
pada lutut, 

Tehnik Ruqyah: Gunakan tehnik tepukan, Pijatan, sambil baca 3Qul + Al 
Hasyr 21. 


50 Tutorial Rugyah Mandiri - Nai 




Halaman | 104 


# Tutorial 38 
Melembutkan Jin 

Tehnik Meredam Permusuhan/Kemarahan Jin: Lakukan muqodimah 
ruqyah, duduk bersila dan letakan tangan didada. Bacakan surah Yunus 57 
dan tiupkan ke dada pasien yang terdapat jin dalam tubuhnya dengan niat 
meredakan dendamnya. 

Teraphy ini sebenarnya baik dilakukan seorang praktisi ruqyah kepada 
pasiennya, namun bisa juga dilakukan dengan tujuan untuk meredam 
kemarahan jin yang mengamuk dalam tubuh karena kesalahan manusia, 
agar ia keluar dengan keadaan tidak marah lagi. 


# Tutorial 39 

Ruqyah untuk Hewan dan Tumbuhan 

Tehnik Ruqyah: Buat Air Ruqyah (Tutorial no 5), atau ruqyah semua 
cairan yang digunakan untuk menyiram atau menyemprot tumbuhan yang 
dianggap terkena sihir. Jika tidak ada sihir, insya Allah do'a baik untuk apa 
saja. 


# Tutorial 40 
Teraphy Dzikir & Do'a 

yi UI U 9 .£L_bjJI UI 5jij I y; u 


"Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa dan tidak ada yang 
dapat menambah umur kecuali kebaikan. (HR. Ahmad, at-Tirmidzi dan 
Ibnu Majah) 

"Tidak ada gunanya waspada menghadapi takdir. Namun do'a bermanfaat 
menghadapi takdir, sebelum dan sesudah ia turun. Pada saat musibah itu 
ditakdirkan turun (dari langit), maka ia segera disambut (dari bumi ) 
dengan do'a, keduanya lantas saling bertarung hingga datangnya hari 
kiamat" (HR Al Hakim, dari Aisyah Ra) 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 




Halaman | 105 

Jika perisai do'amu lebih kuat dari musibah, ia akan menolaknya. Tetapi 
jika musibah itu lebih kuat dari prisai do'amu, maka ia akan 
menimpamu, namun setidaknya tetap akan mengurangi effectnya. 
Adapun jika prisai doamu seimbang dengan kekuatan musibah, maka 
keduanya akan bertarung". (Ibn Qayyim Al Jauziyyah) 

Jadi yakinlah dan berdo'alah meminta perlindungan dan pertolongan 
kepada Allah. 

Adab dalam berdo'a, agar do'a kita tidak tertolak: 

1. Berwudhu, Shalat. 

2. Menghadap Kiblat 

4. Mengangkat Tangan 

4. Beristighfar. 

5. Bershalawat. 

6. Hamdalah. 

7. Sedekah. 

8. Yakin Dan Bersungguh-sungguh 

9. Diwaktu Ijabah. 

10. Tidak Menuduh Allah Telat 

Tehnik Ruqyah : 

Berdo'alah dengan khusyuk selepas shalat, untuk memohonkan 
kehancuran tukang sihir dan sihir-sihirnya. 


RUOYAH SIHIR MENAHUN 


Sihir sedikit beda dengan gangguan jin, ia memiliki karakteristik yang 
mudah ditebak. Jika gangguan jin disebabkan oleh jin yang diundang atau 
karena kedzaliman mereka sendiri, maka sihir ini adalah berupa "Ilmu 
Syaitan" yang merupakan kerjasama Dukun dan Iblis yang dikerjakan 
balatentaranya dari kalangan syaitan baik dengan memasukan racun sihir 
atau jin itu sendiri masuk kedalam otak manusia dan mengacaukan 
keseimbangan berfikirnya. 


50 Tutorial Rugyah Mandiri - Nai 



Halaman | 106 


Penanggulangan sihir lebih intensif dan perlu kerjasama antara pasien 
dan keluarganya , makanya sangat baik jika pengetahuan ini dimiliki 
oleh keluarga yang terkena sihir agar segera bisa menolongnya. 

JENIS-JENIS SIHIR, CIRI-CIRI GANGGUAN DAN CARA 
PENANGGULANGANNYA: 


«Tutorial 41 

SIHIR TAFRIO 


Misi utama sihir ini adalah untuk menceraiberaikan, menggagalkan atau 
menghancurkan harmonisasi sebuah hubungan sosial manusia, baik 
antara ayah dan ibu-bapaknya, akad bisnis-jual beli atau perniagaan, 
hingga menceraikan pasangan suami istri yang syah. 

Ciri-ciri korban sihir ini: 

Perubahan sikap yang drastis, dari suka jadi benci, membenci dan 
mencurigai semua orang yang menolongnya, pembatalan sepihak 
dalam akad jual beli. 

Terjadi perselisihan, pertikaian, pertengkaran dalam rumah tangga 
disebabkan hal kecil, suami-istri tidak betah dirumah, suasana rumah 
menjadi panas. 

Cara Pengobatan Sihir Tafriq: 

1. Lakukan muqodimah ruqyah. 

2. Gunakan tehnik Ruqyah MP3,atau dengarkan Ayat-Ayat Ruqyah 
secara Lengkap dari awal hingga akhir. Kendalikan agar tidak 
kesurupan (lihat tehnik ruqyah tanpa kesurupan). Lakukan tiap hari 
hingga 30 hari. 

Sebaiknya minta suami untuk meruqyahnya dengan meletakan tangan 
dikepala anda membacakan Ayat-ayat Ruqyah legkap dan ulang-ulang 
bagian ayat al Baqarah 102. Jika jinnya bicara, suruh dia keluar dan 
tanganilah seperti biasa. 

3. Jika saat dibacakan terjadi reaksi keras, maka ulangi hingga 3 kali 
putaran. Dengarkan surah As Shafaat dan Ayat Kursi setiap selesai 

50 Tutorial Rugyah Mandiri - Nai 



Halaman | 107 

shalat dan lakukan tutorial Ruqyah Mandiri ke 1, "Membangun Ritual 
Sunnah" Selama 30 Hari. Sakit biasanya akan bertambah 10 hingga 15 
hari kedepan, dalam kondisi ini jangan heran karena ia adalah bagian 
dari proses penyembuhan. Insya Allah di minggu ke 3 rasa sakit akan 
berkurang dan perlahan sirna. Allahuakbar! 

4. Jika belum sembuh setelah satu bulan, baca surah As Shafaat, Yasiin, 
Ad-Dukhan dan Al Jin setiap hari hingga sembuh. Jika tidak kuat 
membaca atau membacakannya, maka cari MP3 ayat-ayat tersebut. 
Bisa di download di Website Rehab Hati ( www.nai-foundation.com) 

5. Berkumpullah dengan orang salih dan hindari maksiat. 


# Tutorial 42 

SIHIR MAHABBAH 

Sihir Mahabbah (Sihir Cinta) adalah semua sihir yang berkaitan dengan 
masalah cinta, di jawa dikenal dengan Asihan atau Pelet, di Sulawesi 
dikenal sebagai Sihir Guna-guna. Sihir ini bekerja untuk memunculkan 
rasa cinta yang berlebihan terhadap korban sihirnya. 

Semisal seorang istri yang ketakutan suaminya beristri lagi, atau agar 
suami/istri semakin cinta terhadap pasangannya, atau seorang laki-laki 
menyihir seorang wanita agar mencintai atau semakin mencintainya dan 
sebaliknya, hingga ia pergi ke dukun untuk menyihirnya atau melakukan 
sihir sendiri dengan ritual tertentu. Kadang-kadang pelaku sihir tidak tahu 
bahaya apa yang akan terjadi pada pasangannya. 

Ciri-Ciri Korban Sihir Mahabbah: 

Rasa cinta/ketertarikan/kerinduan seksual yang menggebu-gebu dan 
tidak bisa ditahan ingin segera melihat, bertemu dan berhubungan 
seksual dengan sipenyihir. 

Rasa sakit berkepanjangan; seperti pusing, sakit di pundak, lambung, 
hingga alergi yang luarbiasa akut. 

Rasa benci kepada semua orang (lawan jenis) kecuali orang yang 
menyihirnya. 

Cara Pengobatan Sihir Mahabbah: 

50 Tutorial Rugyah Mandiri - Nai 



Halaman | 108 


1. Lakukan muqodimah ruqyah. 

2. Baca/dengarkan (MP3) Ayat-Ayat Ruqyah secara keseluruhan 

3. Jika dibaca sendiri maka ganti surah Al Baqarah 102 (tambahkan) 
dengan Surah At-Taghabun ayat 14, 15 dan 16. 

4. Info: Biasanya penderita sihir mahabbah ini tidak kesurupan, hanya 
ngilu di ujung jemari, pusing dikepala, sesak dan sakit di lambung. 

5. Jika sakit dilambung, buat air Ruqyah dengan membacakan Ayat 
Pembatal Sihir (Al A'raaf 117-122, Yunus 81-82 dan Taha 69) dan 
minunkan selama 3 minggu hinga sirna. Insya Allah. 

6. Tekan atau minta ditekan di titik-titik SEFT sambil baca Ayat Rugyah. 


# Tutorial 43 

SIHIR GILA 

Sihir Khumul (Sihir Gila) ini bekerja mengacaukan fikiran (otak) manusia, 
dalam kondisi akut bisa menimbulkan kegilaan karena jin bersarang di 
otaknya. 

Ciri-ciri Korban sihir Gila: 

Minder total, senang menyendiri dan mengisolir diri, benci keramaian, 
banyak diam, linglung, galau, gundah, dan cemas berlebihan. 

Sakit dibagian kepala yang terus menerus dibagian, biasanya selepas 
ashar. 

Suka bicara sendiri, bengong dan pelupa. 

Tidak betah disuatu tempat, sering pergi-pergi. 

Cara Pengobatan Sihir Gila: 

1. Lakukan muqodimah Ruqyah seperti biasa. 

2. Bacakan/dengarkan MP3 Ayat-Ayat Ruqyah secara keseluruhan. 

Ulangi hingga 3 kali, jika kesurupan hadapi seperti biasa. 

3 . Jika tidak terjadi reaksi sama sekali, maka bacakan atau dengarkan 
MP3 Al Qur'an surah-surah berikut secara rutin selama satu bulan: Al 
Baqarah, Hud, al Hijr, ash-Shafaat, Qaf, Ar-Rahman, al-Mulk, al Jin, 
al A'la, Az Zalzalah, al-Humajah, al-Kafirun, al Falaq dan An Nass. 

4 . Selain ayat diatas juga bisa dibacakan atau perdengarkan MP3 Al 
Qur'an surah-surah berikut secara rutin selama satu bulan: Al Fatihah, 
Al Baqarah, Al Imran, Yasiin, Ash Shafaat, Ad Dukhan, Adz Dzariyat, 

50 Tutorial Rugyah Mandiri - Nai 



Halaman | 109 

Al Hasyr, Al Ma'arij, Al Ghasiyah, Az Zalzalah, al-Qariah, al Falaq dan 
An Nass. 

5. Jangan meminum obat penenang. 

6. Jika pasien merasakan sakit dilambung, artinya sihir itu termakan 
maka Bacakan seluruh Ayat Ruqyah di Air dan tiupkan lalu minumkan 
tiap hari. 

7. Lakukan "Ritual Sunnah" sebisa mungkin. 

8. Jika munkin gabungkan dengan teraphy Bekam di titik kepala dan titik 
kahil. 


# Tutorial 44 

SIHIR HAWATIF 

Sihir Hawatif (sihir bisikan) ini merupakan salah satu penyebab penyakit 
kegilaan, jin-jin yang dikirim mengganggu pendengaran korban dengan 
membisikinya dengan sesuatu yang menakutkan atau suara-suara orang 
yang dikenalnya yang sebenarnya tidak ada. 

Ciri-ciri korban sihir Hawatif: 

Sering mimpi menyeramkan, mimpi seseorang memanggil-manggil 
namanya dan mimpi jatuh dari tempat tinggi. 

Mendengar suara-suara yang tidak terlihat bendanya yang seakan 
berbicara dengannya dalam kondisi sadar atau setengah sadar. 
Was-was berlebihan (terutama dalam berwudhu), ragu dan curiga 
berlebihan terhadap orang-orang yang sebelumnya teramat 
dicintainya. 

Mendengung ditelinga. 

Cara Pengobatan Sihir Hawatif : 

1. Lakukan muqodimah Rugyah seperti biasa. 

2. Bacakan/dengarkan MP3 Ayat-Ayat Ruqyah secara keseluruhan. 

Ulangi hingga 3 kali, jika kesurupan hadapi seperti biasa. 

3. Lakukan "Ritual Sunnah", minimal wudhu dan baca Ayat Kursi sebelum 
tidur (Mengenai Wudhu sebelum tidur diriwayatkan oleh Bukhari, 
1/357, Fathul Bari, dan Muslim, 17/32, Nawawi. Adapun ayat Kursi 
diriwayatkan Al Bukhari 4/478. 


50 Tutorial Rugyah Mandiri - Nai 



Halaman | 110 

4. Bacakan Al Muawwidzatain, tiupkan ke telapak dan tangan dan 
usapkan keseluruh tubuh menjelang tidur. (Diriwayatkan Al Bukhari, 
11/125 Fathul Bari. 

5. Baca Hasbunallah 7 kali pagi sore 

6. Baca Al Bagarah sebelum tidur. (Bukhari, 7/318, Fathul Bari, dan 
Muslim, 2/920, Nawawi) 

7 . Baca "Bismillahi wa do'tu janbi, Allahummaghfirli danbi, wahsi'i 
syaitoni, wafugo rohani, waj'alni finnadiyyal a'iaa". Fladits 
diriwayatkan Abu Daud, Imam Nawawi Al Adzkar 77 . Artinya; "Dengan 
nama Allah, aku letakan lambungku, ya Allah Ampunilah dosaku, 
usirlah syaitanku, bebaskanlah tawananku, dan jadikanlah aku 
dihimpun orang-orang yang mulia". 

8. Baca atau Dengarkan surah Fushilat, Al Fath dan Al Jin setiap selesai 
shalat. 


# Tutorial 45 

SIHIR JILB AT-TAHYIL 

Sihir J aib wat-Tahyij (sihir pengundang dan pengendali) ini adalah sihir 
jahat yang menyerang gadis-gadis muslimah, sihir ini mampu 
mengundang dan mengendalikan/menarik wanita untuk berjalan ke 
rumah dukun atau penyihirnya. 

Ciri-ciri korban sihir ini: 

Rasa panas di bagian vagina dan dada. 

Selalu terbayang wajah seseorang, memanggil-manggil namanya 
dengan penuh kerinduan dan adanya kekuatan yang 
mengendalikan/mengubah keinginannya untuk berjalan menuju 
rumahnya. 

Perubahan emosi yang drastis, membantah pada ayah atau ibu 
bahkan pada suami jika wanita tersebut sudah menikah. 

Dalam beberapa kasus yang ditemui; seorang gadis setiap pulang 
kerja mengajar pulang ke rumah dukun dan baru pulang kerumah jam 
9 malam dengan kondisi badan memar-memar bekas siksaan. Kasus 
lain seorang ibu muda pergi menigngalkan suami dan dan anak 
kecilnya di jakarta, menuju rumah dukun dan tinggal disana dan 
dikembalikan setelah 3 bulan jadi mangsa. 

50 Tutorial Rugyah Mandiri - Nai 



Halaman | 111 

Menjadi liar (hypersex) jika tidak bertemu dengan si penyihir atau 
sipenyihir telah mati. Naudzubillah, kejahatan syaitan ini benar-benar 
ada. 

Cara Pengobatan Sihir Jalb wat-Tahyij: 

1. Lakukan muqodimah ruqyah. 

2. Baca/dengarkan (MP3) Ayat-Ayat Rugyah secara keseluruhan 

3. Jika dibaca sendiri maka ganti surah Al Baqarah 102 (tambahkan) 
dengan Surah At-Taghabun ayat 14, 15 dan 16. 

4. Info: Biasanya penderita sihir mahabbah ini tidak kesurupan, hanya 
ngilu di ujung jemari, pusing dikepala, sesak dan sakit di lambung. 

5. Jika sakit dilambung, buat air Ruqyah dengan membacakan Ayat 
Pembatal Sihir (Al A'raaf 117-122, Yunus 81-82 dan Taha 69) dan 
minunkan selama 3 minggu hinga sirna. Insya Allah. 

6. Tekan atau minta ditekan di titik-titik SEFT sambil baca Ayat Rugyah. 


# Tutorial 46 

SIHIR TATIL AZ-ZAWWAAJ 


Sihir ta'thiil az-zawwaaj (Sihir penghalang Jodoh) ini bekerja 
menghalangi jodoh baik dengan masuk kedalam tubuh muslimah 
ataupun mengintai dan mengubah pandangan setiap lelaki yang 
mendatangi untuk melamarnya. 

Sihir ini merupakan penyebab banyaknya para wanita muslimah yang 
menikah di usia tua (diatas 30 sampai 35 atau lebih hingga 55 tahun). Sihir 
ini juga menjadi bagian terbesar dalam terjadinya perceraian di negeri ini. 
Karena jika wanita tersebut berhasil menikah, rumah tangganya dibuat 
tidak tentram. 

Ciri-ciri korban sihir ini: 

Pusing atau migrain sepanjang waktu dan tidak dapat sembuh dengan 
obat. 

Melihat lawan jenis yang datang seperti buruk rupa dan perangainya. 
Sesak nafas, atau rasa sesak di dada dari ashar hingga malam. 


50 Tutorial Rugyah Mandiri - Nai 



Halaman | 112 

Gelisah saat tidur, insomnia, perih di rahim/lambung dan punggung 
bawah. 

Banyak berfikir negatif. 

Cara Pengobatan Sihir Penghalang Jodoh: 

1. Lakukan mugodimah Rugyah seperti biasa. 

2. Bacakan/dengarkan MP3 Ayat-Ayat Rugyah secara keseluruhan. 

Ulangi hingga 3 kali, jika kesurupan hadapi seperti biasa. 

3. Lakukan "Ritual Sunnah", minimal wudhu dan baca Ayat Kursi sebelum 
tidur (Mengenai Wudhu sebelum tidur diriwayatkan oleh Bukhari, 
1/357, Fathul Bari, dan Muslim, 17/32, Nawawi. Adapun ayat Kursi 
diriwayatkan Al Bukhari 4/478. 

4. Bacakan Al Muawwidzatain, tiupkan ke telapak dan tangan dan 
usapkan keseluruh tubuh menjelang tidur. (Diriwayatkan Al Bukhari, 
11/125 Fathul Bari. 

5. Dengarkan ayat Kursi selama 1 jam setiap hari. 

6. Minum dan Mandi Air Rugyah (lihat rugyah Rumah) 

7. Lakukan selama sebulan. 


# Tutorial 47 

SIHIR MARIDH/SAKIT 

Sihir Maridh (Sihir Sakit) ini bekerja menyakiti secara terus menerus di 
salah satu anggota badan, menyumbat syaraf, lumpuh di salah satu 
organ tubuh dan tidak berfungsinya salah satu panca indra secara terus 
menerus atau menahun. 

Biasanya jin yang dikirim masuk ke otak, tinggal menetap disalah satu 
pusat kendali otak dan mengontrolnya. Semisal di pendengaran, 
penglihatan atau saraf-syaraf sentral seperti kaki atau tangan yang 
menyebabkan buta, lumpuh, tuli, atau bisu baik permanen/terus menerus 
atau sewaktu-waktu. 

Kondisi lain, jin mencegah setiap rangsang yang masuk pada otak dan 
yang mengakibatkan hilangnya imunitas atau tidak ada tindakan apapun 
dari otak yang disebut sakit atau lumpuh pada bagian tubuh tertentu. 


50 Tutorial Rugyah Mandiri - Nai 



Halaman | 113 


Ini semua tentu atas izin Allah; 

aul gib V) Ja.1 Cy* ^ ^ ' fjb \Sij 

"Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudarat dengan sihirnya 
kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah" (Al Baqarah 102) 

Cara Pengobatan Sihir Penyakit: 

1. Lakukan muqodimah Ruqyah 

2. Bacakan Ayat Ruqyah seperti biasa. 

3. Baca/dengarkan surah Al Fatihah, Ayat Kursi, Ad Dukhan, Al Jin, Al 
ikhlas, Al Falaq dan An Nass. Dengarkan setiap selesai shalat. 

4. Bacakan Ayat dan Do' a Rugyah berikut pada minnyak Habbatussauda 
sebanyak 7 kali dan oleskan ke dahi dan bagian sakit: 

Al Fatihah. 

Al Ikhlas, Al Falaq, An Nass 
Al Israa Ayat 82: 


ji U aljill {y* Jjjjj 


Doa Rasulullah saw berikut: 

iLu i£ij tLiSll f-Uuai V CaJ l dui j c. 


uil U J (JalUJl k-A j) 

L&LuijjIaj V f Uua 


Dan Ruqyah Jibril, sbb: 

aul ^a-LaJ .kiLaZiij aul ^jac. jl aul ^*aJ. 

"Bismillahi arqika, min kulli shay'in yu'dhika, min sharri kulli nafsin aw 
'ayni hasidi, Allahu yashfika, bismillahi arqika" 


# Tutorial 48 

SIHIR NADZIF 

Sihir Nadzif (sihir Pendarahan) ini terjadi pada wanita. Cirinya ia sering 
mengalami pendarahan setelah darah haid yang rutin terhenti, kadang 
sampai satu bulan. Cara kerja jin ini sangat jahat, ia masuk kedalam tubuh 
dan berjalan melalui darah seperti yang di sabdakan Rasulullah Saw. 


50 Tutorial Rugyah Mandiri - Nai 



Halaman | 114 

Setelah jin mencapai rahim maka ia meloncat sehingga pembuluh darah 
pecah dan menimbulkan pendarahan. 

Banyak kasus pendarahan dan keguguran berulang atau sakit saat haid 
yang berlebih yang sembuh dengan Ruqyah Syariyyah atau syaitan yang 
mengganggunya keluar saat dirugyah. Ini tidak heran karena Rasulullah 
saw pernah bersabda ketika ditanya Hamnah binti Jahsy tentang Istihadoh 
(pendarahan); "Sesungguhnya istihadoh itu adalah goncangan diantara 
goncangan-goncangan syaitan". (Hr. At Thurmudzi) dalam redaksi Imam 
Ahmad dan An Nasa'i, Rasulullah Bersabda; "Itu hanya (pendarahan) otot 
di (dalam) rahim) dan bukan Haid". 

Cara Pengobatan Sihir Pendarahan: 

1. Lakukan mugodimah Rugyah 

2. Bacakan/Dengar ayat-ayat Rugyah seperti biasa. 

3. Jika tidak ada reaksi, ambil Habatusauda (kapsul atau cair) bacakan Al 
Fatihah, 3Qul, ayat Kursi dan Ayat Pembatal sihir dan tiupkan lalu 
minum. 

4. Bisa juga dengan mandi air Rugyah (lihat Rugyah Rumah). 


# Tutorial 49 

SIHIR RABTH 

Sihir Rabth (sihir Ikatan) ini adalah sihir yang bekerja pada organ 
vital/seksual laki-laki atau perempuan sebagai upaya merusak hubungan 
suami istri, hingga perceraian. . 

Syaikh wahid Abdussalam Bali menuliskan ada 5 jenis sihir Ikatan ini: 

1. Sihir Ikatan Halangan: 

Sihir ini biasanya terjadi pada wanita. Sang istri tidak bisa digauli 
suaminya dengan berbagai alasan yang tidak dikehendaki sang istri, 
dalam kondisi parah kedua paha istri terkunci saat mau melakukan 
hubungan suami istri 

2. Sihir Ikatan Hilang Rasa; 

Sihir ini juga bisa bekerja pada sistem penerima rangsang di otak 
wanita, hingga korbannya tidak menikmati hubungan suami istri atau 
merasa hambar selama bertahun-tahun berhubungan suami istri 

50 Tutorial Rugyah Mandiri - Nai 



Halaman | 115 


3. Sihir Ikatan Pendarahan: 

Sihir ini terjadi pada wanita (istri), jin bekerja di rahim wanita (menarik 
otot di rahim) atau meloncat secara tiba-tiba keluar dari aliran darah 
yang di ikutinya hingga menimbulkan pendarahan hebat di waktu- 
waktu jimak, sehingga istri menganggap itu adalah Haid. 

4. Sihir ikatan Sumbat; 

Sihir ini terjadi pada wanita, saat mau melakukan hubungan seksual 
tiba-tiba ada daging yang menghalangi sehingga tidak terjadi proses 
"hubungan". 

5. Sihir Ikatan Pendalaman. 

Sihir ini terjadi pada wanita juga, sihir ini biasanya terjadi pada 
pengantin baru. Dimana sang laki-laki merasakan bahwa istrinya tidak 
"perawan" lagi. 

Catatan: Sihir ini juga bisa bekerja dengan membuat wanita tiba-tiba haid 
saat mau berhunbungan suami istri atau mau dirugyah. 


Cam Pengobatan Sihir Ikatan: 

1. Lakukan mugodimah Ruqyah. 

2. Bacakan atau dengarkan Ayat-Ayat Rugyah, jika dibacakan oleh 
seseorang (suami/praktisi ruqyah) bacakan di dekat telinganya. 

3. Bacakan surah Al Furqon 23 sebanyak 100 kali atau lebih hingga ia 
pingsan. 


Jl 0 / 9 / > / ^ / 


4 . Buat Air ruqyah (lihat tutorial membuat Air Ruqyah) dengan ayat 
membacakan ayat pembatal sihir (Al A'raf 117-122, Yunus 81-82 Taha 
69) sebanyak 7 kali dan minumkan rutin selama 7hari. 

5. Ambil 7 lembar daun bidara segar, dan lembutkan (tumbuk) dan 
larutkan dengan air dalam baskom. Dekatkan bibir ke air lalu bacakan 
Ayat Kursi, al Ikhlas, Al Falaq, An Nass sebanyak 7kali dan minum serta 
mandikan selama 7 hari. 

Dalil: Al Hafidz Ibn Hajar Al Asgolani berkata dalam Fathul Bari 
(10/233), bahwa Abdurrazak meriwayatkan dari jalan Asy-Sya'bi, ia 
berkata; "Tidak mengapa dengan pengobatan yang dilakukan orang- 
orang arab (nasyrah 'arabiyah) yaitu seorang keluar di tempat semak 

50 Tutorial Rugyah Mandiri - Nai 



Halaman | 116 

belukar kemudian mengambil beberapa daun dari sebelah kanan dari 
kirinya lalu ditumbuk dan dibacakan dan dipakai mandi". Syaikh wahid 
Abdussalam Bali berkata; "Membaca kepadanya mu'awidzat dan ayat 
Kursi". 

6. Bacakan Al Fatihah, Ayat Kursi, Al Ikhlas, Al Falaq dan An Nass 
sebanyak 70 kali atau lebih selama 3 atau 7 hari . 

7. Ambil wadah keramik bersih dan tuliskan padanya surah Yunus 81-82 
dan basuh dengan minyak Habbatussauda dan oleskan ke dahi dan 
dada secara rutin selama tiga hari. Syaikh Ibn Taimiyah telah 
membolehkan dalam fatwanya (Majmul al Fatwa 19/64) menuliskan 
Al Qur'an atau dzikir-dzikir kemudian melarutkannya dan 
meminumkannya kepada orang sakit. 


# Tutorial 50 

SIHIR ADAMUL INJAB 

Sihir ‘ Adamu I Injab (Sihir Mandul) ini telah terjadi sejak masa Rasulullah 
Saw masih hidup dan mulai hijrah ke Madinah. Seperti dikisahkan Ibn 
Katsir rahimahullah, saat itu ummat muslim bergembira atas kelahiran 
Ibn Az Zubair dengan selamat setelah sebelumnya kaum yahudi 
mengancam akan menyihir kaum muhajirin agar mereka tidak memiliki 
keturunan, namun Allah membela hamba-hamba-Nya. 

lin suruhan tukang sihir biasanya bekerja memakan/merusak hormon 
pada laki-laki atau merusak janin di rahim wanita. 


Ciri-Ciri: 

Keguguran berulang-ulang tanpa disebabkan penyakit medis. 

Sakit berkepanjangan disekitar rahim. 

Tidak dapat keturunan setelah nikah bertahun-tahun padahal dokter 
menyatakan bahwa suami-istri subur. 

Terdapat tanda-tanda gangguan sihir dan jin pada istri. 

Cara Pengobatan Sihir Mandul: 

1. Lakukan muqodimah Ruqyah 

2. Lakukan Tutorial Mandiri Ruqyah "Detoks Putaran Tawaf" di daerah 
perut dan "Membangun Ritual Sunnah" minimal wudhu dan baca Ayat 

50 Tutorial Rugyah Mandiri - Nai 



Halaman | 117 

Kursi sebelum tidur (Mengenai Wudhu sebelum tidur diriwayatkan 
oleh Bukhari, 1/357, Fathul Bari, dan Muslim, 17/32, Nawawi. Adapun 
ayat Kursi diriwayatkan Al Bukhari 4/478. 

3. Bacakan Al Muawwidzatain, tiupkan ke telapak dan tangan dan 
usapkan keseluruh tubuh menjelang tidur. (Diriwayatkan Al Bukhari, 
11/125 Fathul Bari. 

4. Ambil Flabatusauda (kapsul atau cair) bacakan Ai Fatihah, 3Qul, ayat 
Kursi dan Ayat Pembatal sihir dan tiupkan lalu doakan agar 
menghancurkan sihir disekitar rahim lallu minum. 

5. Bisa juga dengan mandi air Rugyah (lihat Rugyah Rumah). 

6. Lakukan salah satu tutorial pengobatan seperti sihir Rabth/lkatan. 


50 Tutorial Rugyah Mandiri - Nai 



Halaman | 118 


PENUTUP 


Pada dasarnya hidup ini adalah perjalanan., perjalanan dari Alam ruh, 

Alam Rahim, Alam Dunia, Alam Barzah, Alam Mahsyar dan hari Akhirat. 
Begitu sebuah kutifan indah dari jemari mulia ust Arifin Ilham, semoga 
Allah meninggikan derajat beliau dan perkenankanlah jemari ini 
memperindah pengaruhnya meski dalam pena. 

Sahabatku yang indah. Alangkah mengerikannya suatu usia dimana kita 
tidak mengenali tentang kemana perahu kehidupan ini akan kita kayuh, 
padahal sejatinya biduk itu terus mengantar kita ke tengah lautan seiring 
masa dan peristiwa. 

Kita terus mengayuh hingga letih sementara kita tidak tahu apa-apa 
tentang pelabuhan yang kita tuju. Sedangkan peluit-peluit telah 
dibunyikan dan genderang waktu tidak pernah kita ubah. 

Berikut ini sekelumit renungan yang patut kita baca, setidaknya sekali saja 
dalam hidup kita. Sebagai lentera pengingat dikegelapan, agar kita ingat 
kepada firman-Nya; "Demi masa! Sesungguhnya manusia itu dalam 
kerugian..". 

FASE FASE KEHIDUPAN 

Mari kita maknai hidup kita, agar ia bermakna 
0-15 tahun, 

Bermain di tepian pantai 

Dunia ini adalah milik anak-anak, dan kita meminjamnya dari mereka. 
Begitu sebuah kutifan dari syair india kuno, yah benar saat kita 
diperjalankan di usia itu rasanya dunia begitu menyenangkan. Meski tidak 
semua anak menikmatinya, namun sejatinya demikian. Kita seperti sedang 
bermain pasir di tepi pantai., tanpa sedikitpun sadar bahwa lautan 
dihadapan itu akan kita arungi. 

Yah begitulah anak-anak, sehingga bisa kita simpulkan orang tua yang 

50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



Halaman | 119 

masih senang bermain itu tidak ada bedanya dengan anak-anak. Bahkan 
lebih lugu dari itu, karena mereka telah lama hidup di dunia ini. 

Jika hidup ini adalah pilihan, maka kedewasaan adalah tentang pilihan- 
pilihan yang harus kita pilih. Namun, sungguh kematian adalah kepastian. 
Senang atau tidak, percaya atau tidak bahkan siap atau tidak! 

Fase berikutnya adalah remaja yang indah mempesona setiap ruang 
masalalu para pejalan kaki dunia. 

15-21 tahun 

Berfikir, Memilih, Menyiapkan Perahu. 

Di usia 15 ini biasanya si anak mulai remaja, ia mulai mengkombinasikan 
hati dan otaknya untuk memilih dan menyiapkan perahu yang ia senangi. 

Perahu ini adalah pasangan hidup, begitulah. Kita sering terjerumus 
bahkan patah saat berusaha mencari dan menemukannya. Adalah 
kerugian, jika air mata itu harus terjatuh padahal pelayaran belum dimulai 
sama sekali? 

21-25 tahun 

Meninggalkan Pantai Keindahan 

Nah di usia ini, biasanya manusia harus memikirkan jual beli dan akad 
pasti tentang perahu yang ia pilih. Akad yang tentunya harus dipersiapkan 
dari berbagai segi, kemapanan baik ruhaniyah atau perbekalan lain yang 
dibutuhkan dalam pelayaran mengarungi samudra dunia. 

Banyak dari mereka yang sudah produktif dan bahagia lengkap dengan 
buah hati mungilnya. Ada tawa dan tangisan buah hati diantara cerita di 
pagi mereka. Subhanallah! bahagia dalam pernikahannya. Tentu hanya 
orang-orang terpercaya lah yang diperpercaya untuk memiliki bidadari itu 
dalam kisahnya yang masih pagi. 

25-30 tahun 

Mulai Berlayar, Mengayuh Perahu Pilihan 

50 Tutorial Ruqyah Mandiri - A/o/ 



Halaman | 120 


Mulai berlayar... 

Aduhai mereka berlayar.. 

Katanya berlayar itu indah, apalagi dengan perahu yang kita kagumi 
selama ini. Sungguh, berbahagialah kalian yang sudah dipercaya oleh Allah 
Subhannahu wa Ta'ala untuk menaiki perahu tercintanya dan mulai 
berlayar 

30-50 tahun 

Lautan mulai menunjukan jati dirinya, 
la bergelombang! dan disana tak ada jalan kembali 

Tentu akan kita temui sebuah masa, dalam pelayaran itu akan kita 
temukan bahwa lautan tidak akan selamanya tenang. Bahkan fitrahnya 
memang bergelombang, tentu saja ia tidak mudah. Disana ada lautan 
keras! dan kasar. 

Bahkan iblis-iblis sudah menyiapkan satu pasukan dikerajaannya *khusus* 
untuk menghancurkan biduk yang sedang berlayar menuju pelabuhan lain 
yang bernama Akhirat itu. Mereka akan terus menggoda bagaimana 
caranya agar ke dua manusia ini tergelincir dan tenggelam sebelum tiba 
disana. 

Disana hampir saja kita terlupa. Bahwa tidak ada jaminan usia kita sampai 
di pelabuhan sana dalam masa yang kita rencanakan. Kerasnya badai 
kadang benar-benar membuat kita lupa, lupa tentang pelabuhan itu. 
Bahkan lagi bukan hanya lupa, tapi tidak tahu apa-apa tentangnya? 

Peristiwa mengerikan jika sianak yang sudah besar kelak malah ribut 
mengurusi masa puberitas yang ke dua? 

40-50-60 tahun 

Dan Senja pun Datang... 

Hari kemudian perlahan remang-remang dan Gelap! 

Disini hari kita mulai temaram, panas matahari memang mulai mereda. 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



Halaman | 121 

Namun sebenarnya itu pertanda senja segera tiba, dan lalu malam. 

Alam Kubur.. 

Berapa lama kita disana? 

Entahlah berapa tahun, atau berapa puluh tahun, atau berapa ratus tahun 
mennanti hari kiamat?? dan tentunya teman sejati kita disana adalah a.... 

? Amal. 

Mahsyar yang Dahsyat 

Aduhai berdiri berhimpit-himpitan di tanah mahsyar yang memerah 
laksana roti panggang? 

Bukan sekedar cerita, jika sahih muslim telah mengabadikan bahwasannya 
disana bagi para pendosa Alam Mahsyar itu setengah hari di Akhirat, atau 
kisaran 50.000 tahun. Lima puluh ribu tahun kita menanti hari hisab. 

Ingat 50.000 tahun, bukan 50 tahun seperti bayangan usia manusia di 
musim akhir jaman ini. 

Hari Hijab! 

Setelah itu pesta keadilan terAKBAR digelar, dimana Allah subhannahu wa 
ta'ala mempertontonkan ke-Maha-an-Nya. Tidak ada yang dirugikan 
disana, karena Allah tidak mungkin merugikan kita bukan? 

Semua akan diadili dengan Amaliahnya masing-masing. Disanalah mungkin 
kita baru teringat tentang kata demi kata, bait demi bait, dan huruf demi 
huruf yang kita rangkai dan belum kita pertanggungjawabkan. Tentang 
huruf-huruf yang kita rangkai untuk melukai, mengghibah bahkan 
memfitnah orang-orang yang kita kenal.. 

Sedangkan ribuan busur panah berdarah dari jemari dan lidah itu tidak 
akan pernah bisa ditarik ulang setelah ia melukai. Pernahkah kita 
membayangkan, jika satu kata yang kita tuduhkan kepada seorang muslim 
itu adalah kedzaliman? 

Pernahkah kita membayangkan saat saudara seiman yang kita caci 
dikeramaian itu kemudian bertaubat, dan setiap jiwa di keramaian itu 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



pulang dengan membawa kisah dusta kita? 


Halaman | 122 


Di Alam itu diangkat panji-panji penghianat! 

Seperti sabda rasul yang mulia, disana ada panji pengenal! Si fulan bin 
fulan telah menghianati si fulan. Dan penghuni mahsyar yang pernah 
hidup di semesta fana ini menyaksikan.. 

Wajah kita berjatuhan karena malunya... 

Sahabatku yang indah. Ingatlah disana pula sang Nabi yang mulia, 
Rasulullah Sholallahu Alaiyhi wa Sallam membagi-bagikan syafaatnya 
kepada umatnya yang di izinkan ALLAH untuk menerima syafaat. Untuk 
ummatnya yang terus berjalan menapaki sunnah meski susah, untuk 
ummatnya yang terus bersabar meski sukar, untuk ummatnya yang terus 
mendaki meski sesak, untuk ummatnya yang pernah merisaukan hari itu 
dan bergetar takut saat seruan itu diperdengarkan berulang! 

Disana tidak ada pilihan, syurga dan neraka keduanya adalah keadilan 
Allah. KEMAHA ADILAN ALLAH AZZA WA JALLA. 

SURGA YANG ABADI ATAU NERAKA YANG ABADI 

DISANALAH KEABADIAN I 

Ini adalah masa yang patut kita renungkan dipersinggahan bernama dunia 
ini. Agar kita tetap tenang saat badai kegelisahan ini mendera kita dari 
berbagai penjuru. Agar kita tenang dan mampu berkata pada diri kita 
sendiri; "Ini tentang dunia yang tidak perlu kita khawatiri..." lalu hati kita 
merebah.. 


13aL 


agta 


NURUDDIN AL INDUNISSY 


50 Tutorial Ruqyah Mandiri - Nai 



Halaman | 123 


SUPPORT UNTUK REHAB HATI FOUNDATION 


A.n Nuryadin. BSM KC JKT CIBUBUR 
No. Rek. 704-294-9177 



Ust. Perdana Akhmad Bin Ahmad, S.Psi 


SMS PEMESANAN BUKU PAKET “REHAB HATI QURANI” & “QURANIC 
HEALING TECHNOLOGY”, SMS Kang Amy 0899 7121 391 dengan format 
[Nama, Alamat, Jumlah Paket dan No Hp Penerima). 


Kantor Pusat Rehab Hati [Rumah Rehab]: 

Jl. Pintu Air II, No. 55. Gandul, Cinere 16512 

Pelatihan Ruqyah Syar'iyyah di Rumah Rehab, Setiap Hari Minggu 
diMinggu Ke 3 Setiap Bulan Sepanjang Massa, [on Register] 


Salam Tauhid 

/ ^\\4r\«eleLiw d4l Q wdvtwcssvj 

www.nai-foundation.com | www.facebook.com/nai.rehabhati 

www.auranic-healing.bloaspot.com 


50 Tutorial Rugyah Mandiri - Nai 


